TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 19 

TERBIT PADA HARI SENIN 

2 DESEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 





Tertibkan Penyiaran 


SI n« D YIARANIND °NESIA 

daerah maluku 

APflT koordinasi dan workshop penyiaran 

L Saumlaki, 27 • 29 November 2019 


StmUk Ttrlacif 


SAUMLAKI - Kbmisi Penyiaran Indonesia DaeraJ 
(KPID) Maluku sebagai Lembaga Negara Independen 
yang hadir untuk memastikan seluruh masyarakat 
dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh infor¬ 
masi dengan baik dan benar sesuai Undang-Undang 
(UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 siap untuk 
menertibkan lembaga penyiaran yang tidak berijin 
di wilayah kerjanya. 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPID Maluku, Mu¬ 
tiara D. Utama, S.Sos., M.I.KOM. Ia mengatakan saat 
ini di Maluku terdapat 65 lembaga penyiaran yang 
terdiri dari 39 lembaga penyiaran jasa radio, 24 lem¬ 
baga penyiaran jasa penyiaran televise dan 2 lembaga 
penyiaran berlangganan melalui kabel. Namun, se¬ 
cara keseluruhan hanya 31 lembaga penyiaran yang 
memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran. 

“KPID hanya ada di provinsi tetapi kewenangannya 


menjamin setiap warga negara untuk memperoleh 
informasi yang baik dan benar. Kini masih terdapat 
banyak televisi kabel yang bersiaran tanpa ijin penye¬ 
lenggaraan penyiaran kota dan kabupaten yang ada 
di Maluku. Maka perlu dilakukan pengawasan dan 
kontrol terhadap penggunaan frekuensi penyiaran,” 
ungkap dia di Saumlaki pada Rabu (27/11). 

Mutiara menyatakan bahwa setiap lembaga 
penyiaran yang sudah mengurus ijin akan san¬ 
gat minim dalam membuat pelanggaran karena 
pada saat pengurusan ijin lembaga penyiaran 
tersebut diharuskan untuk menandatangani pe¬ 
doman perilaku penyiaran dan standar program 
siaran (P3SPS) serta dipastikan untuk mengetahui 
sanksi jika membuat pelanggaran, yaitu teguran, 
perhentian acara hingga pada pencabutan ijin... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Kondisi i Desember di Papua, Aman Terkendali 


JAYAPURA - Kepala Kepolisian 
Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol. 
Drs. Paulus Waterpauw menga¬ 
takan, hingga 1 Desember 2019, 
situasi di Papua saat ini kondusif, 
aman dan terkendali. “Tidak ada 
aktivitas yang menonjol yang terjadi 
hingga pukul 10.00,” ungkap Irjen 
Pol. Paulus Waterpauw di Jayapura 
pada Minggu (1/12). 

Sebelumnya, Kapolda Papua ti¬ 
dak mengizinkan berbagai ben¬ 
tuk kegiatan masyarakat yang 
dikemas secara berkelompok 
untuk memperingati 1 Desember 
yang dianggap sebagai hari ulang 
tahun gerakan separatis Organi¬ 
sasi Papua Merdeka (OPM). 

Polda Papua mengerahkan 1.300 


personel untuk mengamankan 1 
Desember. Sejumlah wilayah men¬ 
jadi prioritas pengamanan teruta¬ 
ma kawasan pegunungan tengah 
dan wilayah operasi PT. Freeport 
mengingat masih adanya kelom¬ 
pok kriminal bersenjata yang ker¬ 
ap mengganggu warga sipil dan 
aparat keamanan. Sementara ak¬ 
tivitas masyarakat Kota Jayapura 
berlangsung normal. 

Waterpauw juga mengatakan bahwa 
pengamanan di Papua menjelang per¬ 
ayaan Natal dan tahun baru akan dit¬ 
ingkatkan dan pengamanan ekstra su¬ 
dah otomatis dilakukan. “Pengamanan 
extra jelang natal-tahun baru itu otom¬ 
atis karena itu rutin kan,” jelas dia... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Maluku Sikapi 
Ancaman HIV/AIDS 

AMBON - Gubernur Maluku, Drs. 
Murad Ismail mengajak semua pi¬ 
hak untuk bersama-sama Pemer¬ 
intah Provinsi (Pemprov) Maluku 
menyelamatkan masyarakat Malu¬ 
ku dari ancaman endemik penyakit 
mematikan HIV-AIDS. 

“Mari kita menetapkan niat dan 
tekad kita untuk bekerja bersama 
menyelamatkan masyarakat Ma¬ 
luku, baik generasi muda, ibu ru¬ 
mah tangga dan anak-anak dari 
ancaman endemik HIV-AIDS,”a- 
jakan ini disampaikan Gubernur 
Maluku dalam sambutannya yang 
disampaikan Penjabat Sekda Malu¬ 
ku, Kasrul Selang pada Peringatan 
Hari AIDS Sedunia (HAS) tahun 
2019, yang dipusatkan di Lapan¬ 
gan Pattimura Park, Sabtu (30/11)... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Kapolda Berjetsky 



LARAT - Kapolda Maluku Irjen 
Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M., 
beserta tim Patroli skala besar sam¬ 
bangi Kota Larat Kecamatan Tanim- 
bar Utara. Rabu (27/11). 

Dengan menggunakan Jet Sky, 
Kapolda Lumowa dan rombongan 
Tim Patroli Skala Besar yang ter¬ 
diri dari Dir Polairud Polda Ma¬ 
luku AKBP Harun Rosyid, S.I.K., 
dan Wadir Polairud Polda Maluku 
AKBP Sigit Nurochmat Hidayat, 
SH tiba di Pelabuhan Laut Larat, 
Kecamatan Tanimbar Utara. Ka¬ 
polda Maluku beserta rombongan 
di sambut dengan pengalungan 
syial dan penjemputan adat oleh 
Tua-tua adat 4 Serangkai yakni 
Desa Watidal, Desa Ridol, Desa 
Ritabel dan Desa Lelingluan... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Rambo 

Saat ini Tanimbar lagi butuh orang 
yang benar-benar ingin bangun daer¬ 
ah lewat ini tanpa memintasatu sen 
keuntungan, wang kembali dan basung- 
ut dengan harapan untung besar... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 





Pemantapan Wasbang Maluku Juara Lasqi Penembakan di Timika 



Sukseskan Sensus 2020 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




































02 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 



BPS Minta Masyarakat Tanimbar Dukung Sensus Penduduk 2020 


SAUMLAKI - Kepala Badan Pu¬ 
sat Statistik (BPS) Maluku Tengga¬ 
ra Barat (MTB), Barbalina W. Ch. 
Masela, SE meminta seluruh mas¬ 
yarakat di Kepulauan Tanimbar 
untuk mendukung pihaknya dalam 
melakukan pendataan sensus pen¬ 
duduk guna mendapatkan angka 
ril di tahun 2020. 

“Pada sensus penduduk itu 
kita mencatat semua yang ada di 
wilayah Republik Indonesia, ter¬ 
masuk di Kepulauan Tanimbar. 
Sensus tahun 2020 ini beda dengan 
sensus sebelumnya karena kami 
gunakan metode kombinasi antara 
Kementerian, Dukcapil dengan 
BPS, untuk itu saya harap semua 
masyarakat Tanimbar bisa men¬ 
gambil bagian mendukung sensus 
itu,” pintanya pada Kamis (26/11). 


Barbalina menambahkan bahwa 
fase pengumpulan data SP 2020 
terdiri dari tujuh tahapan, yang 
terdiri dari tahap koordinasi dan 
konsolidasi, penyiapan basis data 
kependudukan, pendataan mandi¬ 
ri, penyusunan daftar penduduk, 
pemeriksaan daftra penduduk, 
verifikasi lapangan dan pencacah¬ 
an lapangan. 

“Kalau dulu dari tahun 2010 se¬ 
belumnya BPS itu jalan daftarnya 
kosong dan kami data dari ru¬ 
mah ke rumah. Tetapi di tahun 
ini kita pakai data dukcapil yang 
dikirim dari dirjen dukcapil ke 
semua BPS di seluruh kabupat¬ 
en dan kota dengan tujuh proses 
bisnis atau tujuh tahapan yang 
kita harus lalui untuk sensus pen¬ 
duduk ini,” tambahnya. (L01) 


KP2KP Saumlaki Gelar Pajak Bertutur 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Per¬ 
pajakan (KP2KP) Saumlaki di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
menggelar kegiatan Pajak bertu¬ 
tur pada Jumat (22/11). 

Kegiatan yang dilaksanakan ser¬ 
entak oleh seluruh elemen vertical 
Direktorat Jenderal Pajak meliputi 
861 Kantor Pajak di seluruh Indone¬ 
sia, terdiri dari 33 Kanwil, 324 KPP 
Pratama, 30 KPP Madya dan 204 
dengan tujuan untuk menanamkan 
inklusi kesadaran pajak bagi para 
peserta didik di sekolah sejak dini. 


“Di tahun ini, SD Naskat Santo 
Aloysius Amdasa adalah sekolah 
yang menjadi lokasi pelaksanaan 
kegiatan tersebut dengan tema 
Guru, Baktimu Tiada Tara,” papar 
Kepala KP2KP Saumlaki, Kukuh 
Hanna Prapanca. 

Kegiatan pun diisi dengan per¬ 
mainan kelompok dan peng¬ 
hormatan bagi guru yang meng¬ 
harukan karena para murid 
memberikan bunga dan persem¬ 
bahan lagu Hymne Guru kepada 
para guru di sekolah tersebut yang 
kesemuanya perempuan. (Mil) 



IRJEN POI (PURN) DRS. MURAD ISMAIL | DRS.BARNABAS N.ORNO 


GUBERNUR MALUKU | WAKIL GUBERNUR MALUKU 


Pelni Maksimal Layani Mudik Natal 


JAKARTA - Kepala Kantor PT. 
Pelayaran Nasional Indonesia 
(Pelni) (Persero) Sub Cabang 
Saumlaki, Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku, 
Obednego Manuhuwa mengaku 
pihaknya tetap maksimal mem¬ 
berikan pelayan kepada mas¬ 
yarakat Tanimbar. 

Menurutnya tiga kapal Pelni, 
yaitu KM Pangrango, KM Siri- 
mau dan KM Lauser tetap akan 
melayani penumpang hingga 
pada tahun baru 2020 nanti. 
Sedangkan untuk kapal peris- 
tis hanya kapal 72 yang masih 
belum oeroperasi karena masih 
menunggu ijin dari Kementeri¬ 
an Perhubungan. 

“Kalau tiga kapal pelni jalan 
seperti biasa, pangrango arahn¬ 
ya ke ambon sampai saumla- 
fci kemudian saumlaki menuju 
moa dan kisar kemudian balik 
lagi. KM Lauser dan sirimau 
juga sama tetap melayani mas- 
ing rute-rute seperti biasa,” ujar 
dia pada Rabu (27/11/2019). 

Manuhuwa pun kemudian 
memuji kesadaran masyarakat 
Tanimbar yang sudah memban¬ 
tu pihaknya dalam menerapkan 



ine one man one 
seat’ atau ‘satu tiket satu tempat 
tidur’ yang disesuaikan den¬ 
gan kapasitas kapal sejak bulan 
Agustus 2019 lalu. 

‘^Memang untuk penjualan tiket 
secara online dan one seat one 
man itu kami sudah terapkan dan 
masyarakat kesadarannya sangat 
tinggi untuk membeli tiket jauh- 
jauh hari. Tetapi terkait dengan 
hari-hari besar ini kami masih 
menantikan dispensasi dari pe¬ 
merintah,” tambahnya. (L01) 


Konservasi Via Pelepasliaran Penyu Sisik 


OLILIT - Seksi Konserva¬ 
si Wilayah III Saumlaki, Badan 
Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Maluku pada Kamis 
(28/11) melakukan kegiatan pele¬ 
pasliaran hewan yang dilindungi. 

Kegiatan yang dilakukan 
bersama Komandan Pangka¬ 
lan Angkatan laut (Danlanal) 
Saumlaki Latkol Laut (P) Har- 
tanto, M.Tr Hanla, Perwakilan 
Mabesal TNI AL, serta para 
perwakilan siswa siswi se-kabu- 
paten Kepulauan Tanimbar dan 
Maluku Barat Daya (MBD) ter¬ 
laksana dalam rangka kegiatan 
Wawasan Berkebangsaan Serta 
Cinta Tanah Air. 

Pelepasliaran 1 ekor Penyu 
Sisik (Eretmochelys imbri- 
cata) ini dilakukan di lokasi 
Lanal Saumlaki. Penyu terse¬ 


but diamankan anggota La¬ 
nal Saumlaki dari nelayan saat 
tersangkut jaring ikan. (L01) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 

0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





























TANIMBAR RAYA 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 lltLelemuku 


Lanal Saumlald Gelar Pemantapan Wawasan Kebangsaan 


OLILIT - Pangkalan Angka¬ 
tan Laut (Lanal) Saumlaki di 
Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku menggelar 
kegiatan pemantapan wawasan 
kebangsaan (Wasbang) dan rasa 
cinta tanah air bagi ratusan 
siswa-siswi Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dan Sekolah Menen¬ 
gah Kejuruan (SMK) di Tanim¬ 
bar dan Kabupaten Maluku Barat 
Daya (MBD) pada Rabu (27/11). 

Komandan Lanal (Danlanal) 
saumlaki, Letkol Laut (P) Har- 
tanto, M. Tr Hanla mengatakan 
bahwa kegiatan itu merupakan 
program dari staf potensi mar- 
itime (Spotmar) Mabes Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) AL 
yang bertujuan untuk mewu¬ 
judkan alat, ruang dan kondisi 
yang tangguh. “Semoga melalui 
kegiatan ini dapat terciptanya 
siswa dan siswi unggulan di Ta- 
nimbar dan MBD,” kata dia saat 
menyampaikan sambutan. 


Sementara itu melalui laporan 
ketua panitia, Kapten Laut (P) Ab- 
zon Nizam menambahkan tujuan 
penyelenggaraan kegiatan itu un¬ 
tuk melaksanakan implementasi 
dari program nawacita Presiden 
Republic Indonesia (RI), Ir. Joko 
Widodo yaitu membangun Indo¬ 
nesia dari daerah pinggiran. 

“Agar generasi muda teristimewa 
siswa tingkat SMA dan SMK dapat 
memahami dan implementasikan 
dalam kehidupan sebagai anak 
bangsa yang berada di daerah per¬ 
batasan untuk tetap mempunyai 
rasa kebangsaan dan rasa cinta 
tanah air,” tambahnya. 

Materi yang diikuti oleh para 
peserta adalah narkotika dan ter¬ 
orisme, kesadaran hukum, bela 
Negara dan radikalisme dan kon¬ 
servasi penyu. Kemudian dilanjut¬ 
kan dengan lomba cerdas-cermat 
dan pemberian penghargaan bagi 
para pemenang berupa cendera- 
mata dan uang pembinaan. (M21) 



Permata Jabodetabek Deklarasi Perubahan Nama 


13 Gempa Selama Akhir November 


JAKARTA - Perhimpunan Ma¬ 
hasiswa dan Pemuda Tanimbar 
(Permata) Jabodetabek, meng¬ 
gelar deklarasi perubahan nama 
aan perangkat organisasi dari 
yang sebelumnya bernama Ika¬ 
tan Mahasiswa Maluku Tengga¬ 
ra Barat (IMMTB) Jabodetabek. 

Bertemakan ‘Reborn to be a 
Conqueror’, perubahan nama 
dan perangkat organisasi terse¬ 
but dijelaskan Ketua PERMATA 
Jabodetabek, Cantiago Layan 
dilaksanakan, untuk beberapa 
alasan mendesak. 

“Hal ini penting dilakukan 
untuk menyesuaikan dengan 
perubahan nama Kabupaten 
asal yaitu Maluku Tenggara 
Barat (MTB) menjadi Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar 
dan juga memilih perangkat 
organisasi yang baru,” ung¬ 
kapnya Minggu (1/12). 

Cantiago menielaskan, pemi¬ 
lihan tema deklarasi diatas se¬ 
bagai motivasi dan spirit bagi 
mahasiswa dan pemuda Ta¬ 
nimbar untuk bangkit dari ke¬ 
vakuman dan menjadi pejuang 
dan penakluk yang tangguh. 
“Tema itu dimaksud untuk 
memotivasi dan membangk¬ 


itkan lagi semangat kawan- 
kawan mahasiswa dan pemuda 
Tanimbar di Jabodetabek yg 
selama ini vakum dan terce- 
rai-berai,” tegas dia. 

Cantiago menambahkan, da¬ 
lam deklarasi tersebut, ada tiga 
oin penting antara lain, peru- 
ahan nama organisasi. Kedua, 
PERMATA Jabodetabek siap 
menjadi penyalur suara maha¬ 
siswa, pemuda serta masyarakat 
Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar di Jabodetabek. 

“Ketiga PERMATA Jabode¬ 
tabek siap berada di garda ter¬ 
depan untuk memperjuangkan 
kebenaran dan keadilan bagi 
masyarakat, serta selalu men¬ 
junjung tinggi nilai-nilai adat 
istiadat Tanimbar dan Pancasila 
sebagai pedoman hidup beror¬ 
ganisasi, paparnya. 

Peter. Titirlolooy, salah satu 
senior dan pembina, menga¬ 
takan mendukung adanya or¬ 
ganisasi ini dan berharap agar 
mahasiswa dan pemuda Ta¬ 
nimbar di Jabodetabek dapat 
sukses berproses dalam or¬ 
ganisasi menjadi calon-calon 
pemimpin masa depan Ta¬ 
nimbar dan Indonesia. (PKT) 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjan¬ 
gan tangan Badan Meteorolo¬ 
gi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku memberikan pantauan 
aktivitas gempabumi sebanyak 
13 kali selama seminggu pada 
Jumat (12/11) hingga Kamis 
(28/11/2019) di sekitar wilayah 
kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George F. 
A. Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa 
berdasarkan magnitude terdapat 
0 kejadian gempabumi dengan 
magnitude kecil kurang dari 3,0 
SR, 12 kejadian gempabumi den¬ 
gan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 1 kejadian 
empabumi dengan magnitude 
esar sekitar lebih dari 5,0 SR. 
Kemudian berdasarkan keda¬ 
laman terdapat 2 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman 


SAUMLAKI - Sebanyak 150 
orang siswa dan siswi SMK N 
1 Saumlaki mengikuti kegiatan 
sosialisasi tentang Wawasan Ke¬ 
bangsaan pada Kamis (28/11). 

Kegiatan ini dilaksanakan da¬ 
lam rangka Pembinaan Terito¬ 
rial Terpadu oleh Kodim 1507/ 
Saumlaki dengan tema “Mem¬ 
perdayakan wilayah pertahanan 
melalui kegiatan Binter Terpadu 
guna memantapkan ruang alat 
aan kondisi juang yang tang¬ 
guh,” sebagai pemateri disam¬ 
paikan oleh Pasiter Kodim 1507/ 
Saumlaki Lettu Inf Deny Wakim. 

Wawasan Kebangsaan, Dandim 
1507/Saumlaki Letkol Inf Rah- 
mad Saerodin S.I.P, melalui Pa¬ 
siter Kodim 1507/Saumlaki Lettu 
Inf Deny Wakim menerangkan 
tentang empat konsensus dasar 
bangsa meliputi Pancasila, UUD 
1945, NKRI dan Bhineka Tunggal 
Ika. “Lahirnya Ideologi Pancasila 


dangkal kurang dari 60 km, 11 
kejadian gempabumi dengan 
kedalaman menengah diantara 
60 hingga 300 km dan 0 kejad¬ 
ian gempabumi dengan kedala¬ 
man diatas 300 km serta tidak 
ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang ter¬ 
jadi para periode tersebut did¬ 
ominasi oleh gempabumi dengan 
kedalaman menengah. Pada um¬ 
umnya gempabumi yang terjadi 
di sekitar Laut Banda terjadi pada 
kedalaman menengah hingga da¬ 
lam yang diduga bersumber dari 
aktivitas zona subduksi di Sela¬ 
tan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia 
Australia yang menunjam terh¬ 
adap Lempeng Benua Eurasia. 
Sedangkan untuk gempabu¬ 
mi dangkal dan lokal di sekitar 
Tanimbar diduga disebabkan 
oleh adanya aktivitas sesar lo¬ 
kal, yaitu Sesar Tanimbar.. (L01) 


sebagai Dasar Negara Republik 
Indonesia, Nilai-nilai yang ter¬ 
cantum dalam pancasila, penjaba¬ 
ran nilai-nilai Pancasila dalam ke¬ 
hidupan sehari-hari kepada siswa 
peserta didik baru,” ujarnya 

Menurut Lettu Inf Deny 
Wakim, tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk menumbuh¬ 
kan rasa kebangsaan dan cinta 
tanah air serta nasionalisme ke¬ 
pada para generasi muda teru¬ 
tama para pelajar. 

Deny Wakim menegaskan bah¬ 
wa dengan pemberian wawasan 
kebangsaan kepada siswa-siswi 
SMK N 1 Saumlaki mendapatkan 
tambahan wawasan kebangsaan 
dan memantapkan rasa cinta 
tanah air serta oela negara. “Den¬ 
gan pemberian materi Wasbang 
ini, siswa pelajar didik SMK N 1 
Saumlaki diharapkan akan leb¬ 
ih meningkatkan kedisiplinan di 
sekolahnya,” pungkasnya. (M01) 



150 Siswa SMKNi Ikut Sosialisasi Wasbang 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












04 HfLelemuku 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Gubernur Maluku Raih Kadin Award 


DENPASAR - Gubernur Malu¬ 
ku, Murad Ismail, meraih peng¬ 
hargaan Kadin Award 2019 dari 
Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) dalam acara Rapimnas 
Kadin 2019 di BICC The Westin 
Nusa Dua, Bali, Jumat (28/11). 

Penyerahan anugerah Ka¬ 
din Awards 2019 kategori Gu¬ 
bernur/Kepala Pemerintahan 
Provinsi Terbaik, dilakukan oleh 
Ketua Umum Kadin Indonesia 
Rosan P. Roeslani, disaksikan 
Wakil Presiden RI Ma’aruf 
Amin. Murad yang berhalangan 
hadir karena baru tiba di Jakarta 
dari lawatannya di luar negeri, 
akhirnya diwakili oleh Ketua 
Umum Kadin Provinsi Maluku, 
Sam Latuconsina. “Penghargaan 
ini diberikan kepada kepala 
daerah yang dinilai ikut mema¬ 
jukan dunia usaha dan menjalin 
kerja sama yang konstruktif 
dengan Kadin di daerahnya un¬ 
tuk kemajuan dan kesejahteraan 
rakyat,” kata Sam melalui sam¬ 
bungan ponsel, Jumat (29/11) 

Salah satu apresiasi Kadin ke¬ 
pada Murad, kata Sam, karena 
dirinya dianggap memiliki andil 
cukup besar dalam mengaktifkan 
kembali organisasi para pelaku 
usaha ini di daerah Maluku. 

“Kadin di Maluku secara organ¬ 
isasi awalnya mengalami kevaku¬ 
man hampir dua tahun, namun 
setelah Pak Murad dilantik menja¬ 
di Gubernur, beliau lantas berkoor¬ 
dinasi dan memiliki kontribusi 


BULA -Persatuan Wartawan In¬ 
donesia (PWI) Kabupaten Seram 
Bagian Timur (SBT), Provinsi Ma¬ 
luku mengecam sikap Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daer¬ 
ah (DPRD), Samsudin Lausiry 
dan salah satu anak buahnya yang 
melakukan pembatasan peliputan 
terhadap sejumlah wartawan yang 
meliput rapat di Kantor DPRD 
pada Selasa (19/11). 

Diketahui, rapat yang digelar 
DPRD tersebut dalam rangka men¬ 
yikapi sejumlah masalah, diantara- 
nya aspirasi puluhan sopir truk 
tentang harga ritasi material dan 
masalah PHK sejumlah karyawan 
di salah satu perusahaan minyak di 
Bula, ibukota kabupaten. 

Saat rapat berlangsung, terjadi 
perdebatan antara salah satu ok¬ 
num anggota dengan salah satu 
pimpinan DPRD yang nyaris beru¬ 
jung adu jotos. Hal itu membuat se¬ 
jumlah wartawan yang sedang me¬ 
liput, kemudian mengambil gambar 
insiden tersebut. Saat pengambilan 
gambar berlangsung Sekretaris 
DPRD, Syamsudin Lausiry dan 
salah satu anak buahnya mendekati 
wartawan dan menyuruh wartawan 
menghapus gambar-gambar ins¬ 
iden yang telah diambil itu. 

Tidak sekadar dengan lisan, 
oknum anak buah Sekwan yang 
diketahui merupakan salah 
satu kepala bagian di sekretar¬ 
iat DPRD itu, juga meminta 
wartawan mengahapus gambar 
dengan sikap menunjuk war- 


sangat besar untuk menghidupkan 
kembali Kadin Maluku,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut dia, Murad juga 
dinilai memiliki keberpihakan 
yang kuat pada para pelaku us¬ 
aha lokal di daerah. “Salah satu 
komitmen pak Murad adalah se¬ 
tiap investasi yang masuk ke Ma¬ 
luku harus menggandeng pengu¬ 
saha lokal,” tandasnya. 

Dalam acara Rapimnas Kadin 
2019 ini, selain menjadi ajang 
konsolidasi organisasi, juga 
dirangkaikan dengan sejumlah 
kegiatan diantaranya penan¬ 
datanganan MoU dan penga¬ 
nugerahan penghargaan (award) 
kepada berbagai pemangku 
kepentingan, dalam rangka mer¬ 
ajut jaringan kerjasama yang sa¬ 
ling menunjang dan menjamin 
terpeliharanya hubungan kerja 
yang harmonis dan produktif. 

Peraih Kadin Awards terdiri dari 
pelaku usaha dari berbagai sek- 


tawan serta dengan nada kasar. 

Karena itu, pengurus PWI Bula 
angkat bicara. Mereka mengecam 
sikap sekretaris DPRD dan ok¬ 
num anak buahnya yang melaku¬ 
kan pembatasan kepada wartawan 
saat meliput. “Kami menyesalkan 
bahkan mengecam ikap sekretar¬ 
is DPRD dan oknum bawahannya 
itu, karena tidak etis dan terkesan 
membatasi wartawan untuk me¬ 
liput,” kata Carateker ketua PWI 
kabupaten SBT, Mansyur Boinauw. 

Membatasi wartawan untuk men¬ 
cari dan memperoleh bahan berita, 
termasuk dalam bentuk gambar 
(foto dan video) sama halnya mem¬ 
batasi hak publik untuk memper¬ 
oleh informasi melalui berita yang 
dihasilkan oleh wartawan. “Itu 
berarti menyimpang dari seman¬ 
gat kebebasan pers sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Un¬ 
dang Nomor 40 tahun 1999 tentang 
Pers,"tegasnya. 

Apalagi, lanjut Boinauw rapat 
yang digelar tersebut bersifat ter¬ 
buka dan permintaan Sekwan dan 
anak buahnya itu tanpa alasan yang 
jelas. “Toh wartawan ada salah apa. 
Bukannya itu rapat terbuka utk 
umum. Karena ada kepentingan 
publik di dalmm rapat itu, makanya 
wartawan hadir disitu untuk keper¬ 
luan publikasi,” kata Sekretaris PWI 
SBT, Abdul Yasin Kelderak yang 
juga hadir saat rapat tersebut. 

Sementaraitu,SekretarisDPRD,Syam¬ 
sudin Lausiry belum berhasil dikon- 
firmsi terkait masalah tersebut. (Lll) 


tor jenis usaha, seperti BUMN, 
BUMD, Perusahaan Swasta, dan 
Koperasi hingga para Kepala 
Daerah Tingkat Provinsi dan Ka¬ 
bupaten/Kota. 

Para pemenang Kadin Awards 
dari wilayah barat antara lain Gu¬ 
bernur Nangroe Aceh Darusalam 
Nova Iriansyah, Gubernur 
Bengkulu Rohidin Mersyah, Gu¬ 
bernur Sumatera Barat Irwan 
Prayitno. Wilayah tengah diraih 
Gubernur Jabar Ridwan Kamil, 
Gubernur DKI Jakarta Anies Bas- 
wedan, Gubernur D.I Yogyakarta 
Sri Sultan Hamengkubuwono X, 
dan Gubernur Jawa Timur Khofi- 
fah Indar Parawansa. Sedangkan 
wilayah timur diraih Gubernur 
Maluku Murad Ismail, Gubernur 
Bali I Wayan Koster, Gubernur Su¬ 
lawesi Utara Olly Dondokambey, 
Gubernur Sulawesi Tengah Long- 
ki Djanggola, Gubernur Sulawesi 
Selatan Nurdin Abdullah, dan Gu- 


Prestasi Prajurit 

AMBON - Prajurit Kodam XVI/ 
Pattimura yang tergabung dalam 
kontingen Wadokai Indonesia 
turut menyumbang dua Medali 
yaitu medali emas dan perak di 
Ajang Kejuaraan Internasional 
yakni kejuaraan 17th WKI Inter¬ 
national Karate Championship di 
India 24 - 25 November 2019 lalu. 

Para peraih medali tersebut yak¬ 
ni, Serda Yudhi Agung P asal sat¬ 
uan Yonif 731/Kabaresi dengan 
meraih medali perak pada kelas 
-55kg kumite perorangan senior 
putra dan Perada Jul Hajji Kadam 
asal satuan Yonif 734)/SNS meraih 
medali emas pada kelas -60kg ku- 


AMBON - Sebagai salah satu 
dari 100 Smart City, merupakan 
suatu kewajiban bagi Pemerintah 
Kota (Pemkot) Ambon lewat Di¬ 
nas Komunikasi Informatika dan 
Persandian untuk menyediakan 
fasilitas kepada masyarakat. Guna 
mengatasi wilayah-wilayah yang 
belum bisa mengakses internet 
(Blankspot), Pemkot Ambon 
menggandeng Asosiasi Pengguna 
Jasa Internet Indonesia (APJII). 

Hal tersebut dilihat dari penan¬ 
datanganan Memorandum of Un- 
derstanding (MoU) yang dilaku¬ 
kan antara Pemerintah Kota 
Ambon dengan APJII, Kamis 
(28/11) oleh Walikota Kota Am¬ 
bon, Richard Louhenapessy ber¬ 
sama Ketua Umum APJII, Jamal- 


bernur Papua Lukas Enembe. 

Para pimpinan daerah lainn¬ 
ya yang menerima penghargaan 
antara lain Walikota Makassar 
Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, 
Walikota Kediri Abdullah Abu 
Bakar, Walikota Surakarta F.X. 
Hadi Rudyatmo, Walikota Sema¬ 
rang Hendrar Prihadi, Walikota 
Surabaya Tri Rismaharini, Bupa¬ 
ti Kuningan Acep Purnama, dan 
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. 

Ketua Umum Kadin Indone¬ 
sia, Rosan P. Roeslani, menyam¬ 
paikan, Kadin sebagai organisasi 
para pelaku usaha dan mitra strat¬ 
egis pemerintah, selalu berupaya 
untuk meningkatkan fungsi dan 
perannya.“Peran utama Kadin 
sendiri adalah untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional 
dan daerah, dan juga mening¬ 
katkan kemampuan dunia usa¬ 
ha sebagai pelaku ekonomi yang 
handal. Untuk mencapai tujuan 
itu, Kadin akan terus membina 
hubungan dan kerjasama yang 
baik dengan semua pemangku 
kepentingan,” jelasnya. 

Rapimnas Kadin yang ber¬ 
langsung selama dua hari yakni 
28 hingga 29 November 2019 ini 
juga diramaikan dengan rangkaian 
acara pendukung diantaranya Ka¬ 
din Bali Golf Tournament, Gala 
Dinner di Kediaman Gubernur 
Bali, Tur Bounty Nusa Lembon- 
gan Day Cruise, Pameran produk 
UKM, Perbankan dan Karya Seni 
Penyandang Disabilitas. (P01) 

Kodam Pattimura 

mite perorangan senior putra. 

Kontingen Wadokai Indonesia 
meraih Juara umum 2 dengan 
perolehan medali Emas sebanyak 
9 medali, medali perak sebanyak 
3 medali dan medali perunggu se¬ 
banyak 2 medali. 

Keikutsertaan prajurit TNI dalam 
kejuaraan-kejuaraan salah satunya 
kejuaraan olah raga adalah bahwa 
TNI terus mendukung dan meng¬ 
harumkan nama Indonesia hing¬ 
ga ke mancanegara melalui jalur 
prestasi. Selain itu juga memoti¬ 
vasi generasi muda serta seluruh 
prajurit untuk terus berlatih dan 
meningkatkan prestasi. (M01) 


ul Izza dan dilanjutkan dengan 
Sosialisasi Desa Mandiri Internet 
dan Seminar Literasi Digital. 

Walikota mengakui, infrastruk¬ 
tur internet sudah menjangkau 
hampir seluruh wilayah di Kota 
Ambon, dan yang masih susah 
untuk mengakses internet ada¬ 
lah di Kecamatan Leitimur Se¬ 
latan. “Kiranya lewat kerjasama 
ini, kedepan wilayah Kecamatan 
Letisel tidak lagi mengalami ke¬ 
sulitan dalam mengkases inter¬ 
net,” harap Walikota. 

Dikatakan pengetahuan tentang 
internet harus dilakukan dari level 
kota sampai desa, sebagai imple¬ 
mentasi komitmen pemkot yang 
secara nasional telah ditetapkan se¬ 
bagai salah satu kota cerdas. (K02) 



PWI Kecam Sikap Sekwan DPRD SBT 


Pemkot Ambon Sediakan Akses Internet 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















MALUKU RAYA 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 #L£lemuku 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - DESEMBER 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

12 Desember 

20.00 WIT 

12 Desember 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SENIN 

23 Desember 

05.00 WIT 

23 Desember 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-M AUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

18 Desember 

06.00 WIT 

18 Desember 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

30 November 

12.00 WIT 

30 November 

15.00 WIT 

AMBON-N AMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 




SABTU 

28 Desember 

12.00 WIT 

28 Desember 

15.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

5 Desember 

18.00 WIT 

5 Desember 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

19 Desember 

18.00 WIT 

19 Desember 

22.00 WIT 





MINGGU 

8 Oktober 

18.00 WIT 

8 Oktober 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

22 Desember 

18.00 WIT 

22 Desember 

22.00 WIT 




Maluku Juara Umum Pemilihan Duta Qasidah 


AMBON -Kontingen Maluku 
akhirnya berhasil keluar se¬ 
bagai juara umum pada Pemili¬ 
han Duta Qasidah XXIV Ting¬ 
kat Nasional Tahun 2019 yang 
berlangsung sejak 24-29 No¬ 
vember di Kota Ambon. 

Raihan juara 1 untuk kategori 
kolaborasi, kontemporer dan 
rebana klasik dewasa putri, 
bintang vokalis remaja putri 
dan bintang vokalis anak-anak 
putri. Sedangkan untuk nomor 
lainnya, Maluku juga berhasil 
meraih juara runner-up, juara 
3 dan juara harapan. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) Lembaga Seni Qasidah 
Indonesia (Lasqi) Provinsi Malu¬ 
ku, Widya Pratiwi Murad Ismail 
mengaku, bangga dengan presta¬ 
si yang diraih anak-anak Malu¬ 
ku. Prestasi tersebut kata Widya, 


berkat kerja keras yang dilakukan 
anak-anak selama latihan. 

Tak lupa ucapan terimakasih 
disampaikan Widya kepada 
pengurus dan pelatih yang ter¬ 
us menerus melakukan pem¬ 
binaan yang terbaik serta ket¬ 
erlibatan seluruh pihak dalam 
menunjang keberhasilan ini. 

Rasa terimakasih juga disam¬ 
paikan kepada Ketua Umum De¬ 
wan Pimpinan Pusat (DPP) Lasqi 
beserta pengurus yang telah 
memberikan kepercayaan untuk 
Kota Ambon sebagai penyeleng¬ 
gara. Dan para Dewan juri yang 
telah bekerja secara profesional. 

Widya berharap dengan hasil 
yang dicapai saat ini akan lebih 
memberi semangat untuk kede- 
pan lebih baik lagi. “Semoga 
kedepan Lasqi Maluku akan se¬ 
makin maju,” harap dia. (P01) 



Siswa Jangan Salahgunakan Internet 


JAILOLO - Bantuan jaringan 
internet yang diterima oleh Pe¬ 
merintah Kabupaten (Pemk- 
ab) Halmahera Barat (Halbar), 
Provinsi Malut sebanyak 26 titik 
yang dipasang di Puskesmas, Kan¬ 
tor Kecamatan dan Sekolah. 

Bantuan jaringan internet yang 
diterima itu merupakan bantu¬ 
an dari Kementrian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) yang 
di kelola oleh Badan Aksesbilitas 
Telekomunikasi dan Infotmasi 
(BAKTI) dan telah dipasang di 
26 titik yang ada di Halbar, na¬ 
mun baru satu Sekolah yang di 
launhing, yakni Sekolah Men¬ 
egah Kejuruan (SMK) Fomari- 
moi Kecamatan Sahu. 

”Saya berharap akses internet 
ini digunakan sebaik mungkin, 
terkhusus para siswa/siswi untuk 
jangan menyalahgunakan akses 
internet yang telah diberikan oleh 
pemerintah, mengingat saat ini 
game online telah merajalela di- 


kalangan anak sekolah yang mana 
dapat menggangu proses belajar 
mengajar di sekolah nanti,” kata 
Bupati Halbar Danny Missy pada 
gan Senin (25/11). 

Ditempat terpisah Kadiskomin- 
fo Chuzaemah Djauhar menya¬ 
takan, ada 26 titik jaringan inter¬ 
net yang merupakan salah satu 
program Universal Service Ob- 
ligation (USO) di bidang teleko¬ 
munikasi dan informatika yang 
dikelola BAKTI. Layanan ini 
menyedian akses internet di se¬ 
kolah-sekolah, balai latihan ker¬ 
ja, puskesmas, Kantor Camat ser¬ 
ta lokasi publik lainnya di daerah 
Terdepan, Terluar dan Terting¬ 
gal (4T). Akses internet dise¬ 
diakan melalui perangkat Vsat 
dengan kecepatan akses sebesar 
2Mbps.”Jadi SMK Fomarimaoi 
salah satu sekolah yang kita sal¬ 
urkan bantuan internet ini untuk 
digunakan dalam proses belajar 
di sekolah,"pungkas dia. (K21) 


Satgas Yonif RK134 Peringati HUT ke 15 


AMBON - Dalam rangka mem¬ 
peringati HUT ke-15 yang jatuh 
pada tanggal 29 Nopember 2019, 
Satgas Ops Pamrahwan Maluku 
Yonif RK 136/TS mengenang jasa 
para pahlawan, syukuran serta 
berdoa bersama masyarakat dan 
anak yatim piatu, menggelar klinik 
mobile hingga dukung program 
penghijauan di daerah penugasan. 

Rangkaian kegiatan diawa¬ 
li dengan penanaman 500 bi¬ 
bit pohon oleh jajaran SSK I 
dan SSK II pada tanggal 26-27 
Nopember 2019, sedangkan SSK 


III melaksanakan syukuran dan 
doa bersama masyarakat yang 
dipusatkan di Pos Wairiang. 

Acara dilanjutkan dengan ziarah 
dan tabur bunga di Taman Makam 
Pahlawan Kapahaha Kota Ambon 
pada tanggal 29 Nopember 2019 
yang dipimpin oleh Komandan 
Satgas Yonif RK 136/TS. 

Dikatakan Dansatgas, tujuan di¬ 
adakan ziarah dan tabur bunga 
adalah untuk mengenang jasa para 
pahlawan yang sudah berjuang 
merebut kemerdekaan serta ber¬ 
korban demi tegaknya NRI. (M01) 


Hanubun Pimpin Upacara HUT PGRI 


LANGGUR - Bupati Maluku 
Tenggara (Malra), M. Thaher 
Hanubun, selaku Pembina Up¬ 
acara pada HUT Ke-74 PGRI 
dan Hari Guru Tahun 2019 di 
Lapangan Upacara Ohoi Wab, 
Kei Kecil Barat, Senin (25/11). 

Pada upacara tersebut Hanubun 
mengajak para para guru untuk 
lebih inovatif dan kreatif dalam 
proses belajar mengajar. Menurut 
Beliau Pendidikan generasi mile- 
nial memerlukan pendekatan 
berbeda. Generasi ini identik 
dengan penggunaan teknologi 
komunikasi dan media sosial. 
Akses untuk mendapatkan berb¬ 
agai informasi dengan mudah se¬ 
hingga mereka lebih kritis. Oleh 
karena itu, Guru dituntut untuk 
mampu beradaptasi dengan peru¬ 
bahan yang sangat cepat ini. 

“Sebagaimana yang disam¬ 
paikan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI pada Hari ini, 
peran Guru yang penting dalam 
menciptakan generasi berkuali¬ 
tas sekaligus peran yang memi¬ 
liki tantangan tersulit. Perlu 
pendekatan berbeda dengan 
lebih banyak melibatkan murid 
dalam proses belajar mengajar. 
Mendorong kreatifitas murid 
dengan mengajak berdiskusi dan 
menumbuhkan rasa percaya mu¬ 
rid dengan aktivitas yang menar¬ 
ik. Guru juga diharapkan untuk 
dapat berinovasi dengan kuriku¬ 
lum yang ada sesuai dengan ke¬ 
butuhan murid,” kata dia.. 

Ia menekankan, pendidikan 
sangat penting di Maluku Teng¬ 
gara, untuk menyiapkan gener¬ 


asi muda yang berkualitas. Baru 
saja Malra meraih penghargaan 
Anugerah Kihajar Tahun 2019, 
Penghargaan tersebut merupa¬ 
kan hasil dari upaya Kab. Malra 
dalam meningkatkan mutu, ak¬ 
ses pendidikan dan kebudayaan 
melalui pendayagunaan teknolo¬ 
gi informasi dan komunikasi. 

Bupati Maluku Tenggara juga 
membacakan sambutan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, 
Nadiem Anwar Makarim, yang 
menjelaskan bahwa pidato Beli¬ 
au pada kesempatan kali ini agak 
berbeda, tidak inspiratif dan re¬ 
torik seperti biasanya. 

Menteri Pendidikan dan Kebu¬ 
dayaan RI menyampaikan bahwa 
Guru adalah termulia sekaligus 
yang tersulit. Guru ditugasi un¬ 
tuk membentuk masa depan 
bangsa, tetapi lebih sering diberi 
aturan dibandingkan pertolon¬ 
gan. Guru ingin membantu mu¬ 
rid yang mengalami keterting¬ 
galan di kelas, tetapi waktunya 
habis untuk mengerjakan tugas 
administratif tanpa manfaat yang 
jelas. Padahal Guru tahu betul 
potensi anak tidak dapat diukur 
dari hasil ujian, tetapi terpaksa 
mengejar angka karena didesak 
berbagai pemangku kepentin¬ 
gan. Guru ingin mengajak murid 
keluar kelas untuk belajar dari 
dunia sekitarnya, tetapi kuriku¬ 
lum yang begitu padat menutup 
pintu petualang Menteri opti¬ 
mis, perubahan kecil dengan 
dilakukan secara serentak maka 
kapal besar bernama Indonesia 
ini pasti akan bergerak. (K19) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























ANEKA RAGAM 


06 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Sukses Jual Ratusan Makanan Sehat Tiap Bulan 



JAKARTA - Seorang wanita muda 
asal Bali, Yessinta Elsiyana Winarto 
(29), pernah mengalami obesitas 
dengan berat badan 111 kilogram 
(kg). Setelah berjuang selama 1 ta¬ 
hun 3 bulan, ia sukses menurunkan 
berat badan hingga 60 kg. 

Di kala perjuangannya menurunk¬ 
an berat badan, Yessinta yang juga 
mantan juru masak atau chef di 
sebuah hotel bintang 5 di Bali ke¬ 
sulitan mencari makanan sehat 
yang rendah gula dan kalori. Dari 
kesulitannya itu, ia bertekad untuk 
menciptakan produk makanan se¬ 
hat dengan niat membantu orang- 
orang yang pernah mengalami hal 
serupa dengannya. 

Pada tahun 2015, Yessinta mulai 
merintis bisnis makanan sehat yang 
dinamainya dengan Snello Foods. 
Ia membuat kue yang rendah kalori 
bernama Snello Cakes. Kala itu, tren 
mengkonsumsi makanan sehat di 
Indonesia masih sangat minim. 

“Dengan motivasi menurunkan 
berat badan, saya mulai meng¬ 
konsumsi makanan sehat. Lalu 
saya mulai buat produk makanan 


sehat. Bagaimana bikin produk 
itu yang enak tapi juga sehat. 
Jadi 2015 saya baru mulai,” tutur 
Yessinta pada Sabtu (30/11). 

Lalu ia melakukan inovasi, dengan 
menciptakan produk dari daun teh 
organik Bali, yakni Detox Tea. “De- 
tox tea dari organik premium green 
tea. jadi green tea terbaik dari Bali. 
Beda banget sama green tea di pas¬ 
aran, juga dari black tea, dari rose, 
sama mint,” kata Yessinta. 

Usai menciptakan produk Detox 
Tea, ia membuat produk makanan 
dari oat yang bernama Overnight 
Oats, ia juga membuat makanan 
sehat yang bernama Gel Pudding. 
Modalnya sangat kecil. Semua pro¬ 
duk yang ia produksi dan dua orang 
tim Snello Foods, dibuatnya dengan 
modal awal hanya Rp 500.000. 

“Modalnya sedikit, hanya Rp 
500.000, waktu bikin Overnight 
Oats, Detox Tea, sama Gel Pud¬ 
ding” ungkap dia. 

Memasuki tahun 2017, tren 
makanan sehat mulai mening¬ 
kat. Menurut Yessinta, tahun 2016 
masyarakat Indonesia sudah mulai 
menyadari pentingnya hidup sehat. 

“Beberapa tahun terakhir dari 
2017-2019 ini makanan sehat lagi 
booming. Jadi orang-orang sadar 
bagaimana pentingnya hidup sehat. 
Jadi nggak mengandalkan obat-obat 
instan untuk langsing. Jadi langsing 
itu makan sehat dan olah raga. Jadi 
hidup sehat itu lebih penting buat 
masyarakat sekarang, dibandingkan 
dulu. Memang trennya kayak su¬ 
dah mulai tertular dari luar,” imbuh 
Yessinta. 

Di tahun 2017 itu, pesanan pro¬ 
duk Snello Foods meningkat hingga 
150%. Selain itu, Yessinta memang 
menjajakan produknya dengan har¬ 
ga yang sangat terjangkau. 

“Meningkatnya 150% dibanding¬ 
kan 2015-2016 itu masih low ban- 


ASIKLOPEDIA 


RUANC, Sc TEMPO X KOLASE BACKSTAC,E 


Dari 


Patungan 

Online 


SABTU, 
7 DES 2019 

RUANC, Sc TEMPO 
CEMNC, TEMPO , LT S 



Jadi 

Karya 


WWvV 


BittB 


$ can me 


vvwVWv 


Fandy DFMC 

Agrikulture 
Campaign Seeker, 
Kolase.com 


Mohammad Zaki 

Product Development, 

Kolase.com 

SUPPORTED BY 

KUrtPUL ruang&tempo TEMP0.C0 $ kolase 


get, kayak merasa makanan sehat 
itu sangat mahal, padahal sakit lebih 
mahal. Range harga produk saya itu 
kalau Overnight Oats Rp 19.500, Gel 
Pudding Rp 16.500, kalau Detox Tea 
Rp 90.000,” terang Yessinta. 

Kini, Snello Foods sudah mem¬ 
produksi ribuan produk perbulan, 
dengan penjualan rata-rata per bu¬ 
lannya mencapai 500-600 produk. 
“Masing-masing quantity produksi 
per bulan Snello oats kira-kira 800- 
1500 pcs. Detox Tea, masih antara 
500-700 pcs, Gel Pudding, produk¬ 
sinya 300-400 pcs, paling sedikit di 
antara yang lain. Penjualan per bu¬ 
lan bisa sekitar 500-600 pcs. Sudah 
profit ya, sangat profit. Karena kita 


pakai biaya untuk produksi sangat 
sedikit,” ucapnya. 

Selain berjualan makanan sehat, 
Yessinta juga berprofesi sebagai in- 
fluencer di sosial media. Ia mem¬ 
buat konten-konten cara memasak 
makanan sehat, langkah-langkah 
berolah raga yang mudah, dan juga 
motivasi hidup sehat. 

“Saya juga youtuber, influencer. 
Jadi selain memasarkan produk 
Snello, saya juga membuat kont- 
en edukasi untuk orang-orang In¬ 
donesia, untuk bisa hidup sehat. 
Tutorial membuat makanan se¬ 
hat, motivasi-motivasi hidup se¬ 
hat, saya juga buat tutorial work 
out yang simple,” tutupnya. (DTK) 



MENDATAR 

1. Cara yang dilakukan orang untuk memotong rambut atau tana¬ 
man hias dengan perkakas gunting. 5. Yang dibutuhkan manusia agar 
hidupnya menjadi lebih damai dan tentram. 6. Penampilan yang diang¬ 
gap tidak metropolis. 8. Stasiun Telepon Otomat. 10. Surat bukti sebagai 
tanda penerimaan barang. 12. Terbangkit hasrat hatinya. 13. Bahan dari 
kacang atau buah-buahan yang dilembutkan sebagai pencampur makan 
roti. 14. Keindahan gerak dalam karate. 18. Sebuah jenjang pendidikan 
di SMA. 20. Cara menghindari serangan yang datang. 21. Kota yang 
menjadi markas klub sepak bola dinternasional asal Italia yakni AC dan 
Inter. 22. Orang yang bergelut dengan seni sebagai profesinya. 


MENURUN 

1. Rasa badan setelah bekerja berat. 2. Pulau sebelah bart Sumatera. 
3. Perahu lesung. 4. Rambut pada leher singa atau 

kuda. 5. Cara pembibitan dengan melukai batang po¬ 
hon dan diberi pupuk sambil dipelihara perkembangannya. 
7. Minytak tanah. 9. Kantor berita Argentina. 11. Uku¬ 

ran kecepatan film. 12. Maskapai penerbangan nasional. 
15. Batu... (prasasti peninggalan sejarah di Kota Bogor). 17. Tu- 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















































































































ANEKA RAGAM 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 



Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas | Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Warna asli cenderawasih; 
Semangat, kehangatan, 
dan kegembiraan 


Mahkota: 
Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 



Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=— bareng Kangpho S Drawa! - 


SUDOKU #019 


2 





1 

9 

8 







8 





9 

3 


7 



1 


9 




1 


3 

4 

6 




3 


9 




1 

3 

7 


6 




2 


6 



9 


5 

2 





7 







8 

9 

4 





7 


| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di | 

| seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di- | 

I mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan I 

| pada awalnya. | 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an- f 

| gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 | 

| yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka | 

| yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. | 


FILOMINO #019 



i 





G 



3 





8 


9 



G 



3 

1 

3 

3 




7 

7 

7 

5 


4 

1 





1 

7 














1 

3 

1 


1 

4 

1 


1 

8 


1 



3 

3 

1 






2 



4 

1 




9 

1 



1 



7 


3 

1 



t 



2 



i 


t 



1 

4 


6 


2 

1 

3 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 



Ripley’s- Percaya atau Tkiak! 

“Spesies Ikan Hiu Goblin telah ada sejak 25 juta tahun yang lalu. Ikan tersebut 
hidup lebih dari 40,000 kaki dibawah laut, dengan rahang yang dapat meman¬ 
jang sampai 10 kaki atau 4 meter per detik,” 

“Membutuhkan satu juta tahun untuk Planet Bumi dapat menciptakan sebutir 
batu bara 

“Selebritis Julia Robert mengansuransikan senyumnya seharga 30 juta dollar AS 
atau sekitar Rp423 miliar _ 


ftoys—Belicve /t or Not! 


~G& 

60&L\H BHARK 

£ f F£Cl£ < 0>’ 

Vt? IZ5 MtLlIOM V&AR6 OL\>, 
LWE'S’ Mo£E TWAN 

wo.ooo feet under the sea 
AND AN EKTENDASLE M 

'TEfitvr tmoys. at AWwtMAmy 
fo peer per <5econbr 

www.rlpteyt.com 


IT TAtf&s 

MILlioH VEAR6 
FoR 'THE EARTE» , 
yo i 

0 £'2019 Rlpley Errtertalnmeril Inc. 


JULI* R 08 ER 15 SMH -6 

ie> tN£0REt> POR 

Mjluom s 


OlslrBmted by Andrews McMed lor UFS 


ICO 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








































































08 ikLelemuku 


Komunitas Jadi Kunci 
Perangi HIV AIDS 

Badan Urusan AIDS PBB (UN- 
AIDS) pekan ini menyambut baik 
makin banyak orang dengan HIV 
positif yang mendapatkan pen¬ 
gobatan. UNAIDS juga memuji 
program-program berbasis ko¬ 
munitas sebagai kunci untuk 
memberantas penyakit itu. 

Pada peluncuran sebuah laporan 
baru menjelang Hari AIDS Sedunia, 
Minggu (1/12), UNAIDS menga¬ 
takan 24,5 juta orang dengan HIV 
positif menerima pengobatan pada 
pertengahan 2019. Angka itu sekitar 
duapertiga dari populasi yang terin- 
veksi virus itu di seluruh dunia. 

Angka itu meliputi tambahan 1,2 
juta orang yang memperoleh pen¬ 
gobatan dalam enam bulan, kata 
UNAIDS. Namun, angka itu masih 
kurang dari target mereka, yaitu 30 
juta orang yang menjalani terapi an- 
ti-retroviral pada akhir tahun depan. 

Para pakar dan pegiat kampanye 
organisasi itu menggarisbawahi 
pentingnya layanan yang dipimpin 
komunitas dalam pencegahan, tes 
dan pengobatan HIV. “Saya tidak 
mungkin hidup hari ini secara fisik 
atau emosional tanpa (dukungan) 
komunitas,” kata Laurel Sprague, 
penasihat mobilisasi komunitas UN¬ 
AIDS, kepada para wartawan. 

Sprague mencatat pentingnya 
“dukungan, informasi, outreach dan 
advokasi yang komunitas lakukan 
pada awal epidemi hingga kini.” 

“Komunitas yang memimpin di 
garis depan adalah harapan kami 
dalam memberantas AIDS,” kata 
Winnie Byanyima, direktur eksekutif 
baru UNAIDS. 

Komunitas yang bermitra dengan 
pemerintah -baik dalam sektor kese¬ 
hatan dan riset- adalah “standar ter¬ 
baik” dalam menanggulangi penyakit, 
tambahnya. Para aktivis dan komuni¬ 
tas mereka “adalah harapan kami un¬ 
tuk mengajak orang-orang mendapat 
pengobatan,” kata Byanyima. 

Tapi laporan UNAIDS baru itu, 
“Power to the People,” juga menga¬ 
takan bahwa 1,7 juta orang lagi ter¬ 
infeksi dengan virus itu pada 2018. 

Empat dari lima dari mereka yang 
baru terinfeksi adalah anak perem¬ 
puan berusia antara 10 dan 19, ban¬ 
yak dari mereka tinggal di sub-Saha¬ 
ra Afrika, kata laporan itu. 

Byanyima menyerukan “sebuah 
pendekatan feminis yang akan 
menyetarakan kekuatan dan mengu¬ 
bah agenda kesehatan dan pemban¬ 
gunan bagi perempuan dan anak per¬ 
empuan di semua populasi penting.” 
Sekitar 37,9 juta orang kini hidup den¬ 
gan HIV, menurut data PBB. (VOA) 

India Alokasi Triliunan 
Guna Bangun Infrastruktur 

India berencana untuk berinvestasi 
sebesar 100 triliun rupee (AS$1,39 
triliun) di sektor infrastuktur dalam 
kurun lima tahun ke depan. Langkah 
tersebut diambil sebagai upaya un¬ 
tuk meningkatkan perkekonomian 
negara. Demikian dikatakan Menteri 
Keuangan India Nirmala Sithara- 
man, Sabtu (30/11). 

Sebagaimana dikutip di surat kabar 
lokal, pertumbuhan ekonomi India 
melambat menjadi 4,5% pada kuar¬ 
tal Juli-September. Ini adalah posisi 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


terlemah negara tersebut sejak 2013. 
Hal ini telah menyebabkan adanya 
peningkatkan tekanan terhadap pe¬ 
merintah Perdana Menteri Naren- 
dra Modi agar segera mempercepat 
reformasi. “Sebelum 15 Desember, 
kami dapat mengumumkan setida¬ 
knya sepuluh proyek,” kata Nirmala. 

Modi naik ke tampuk kekuasaan 
ada tahun 2014 dengan janji untuk 
meningkatkan ekonomi India dan 
meningkatkan investasi asing. Modi 
memenangkan masa jabatan kedua 
pada bulan Mei dan telah mengambil 
berbagai langkah sejak 2014 untuk 
memacu pertumbuhan, termasuk 
memotong pajak perusahaan dan 
mempercepat privatisasi perusa¬ 
haan-perusahaan milik negara. 

Namun beberapa indikator ekonomi 
menunjukkan konsumsi domestik 
lemah. Banyak ekonom memperkira¬ 
kan perlambatan saat ini dapat bertah¬ 
an selama dua tahun ke depan. (VOA) 


SEA Games ke 30 
Resmi Dibuka 



Pertandingan Olahraga se-Asia 
Tenggara (SEA Games) ke-30 resmi 
dimulai setelah upacara pembukaan 
yang meriah diPhilippine Arena di 
Manila pada Sabtu (30/11). 

Perhelatan dua tahun sekali itu 
diadakan di enam provinsi di Fili¬ 
pina dan yang terbesar dalam seja¬ 
rah SEA Games. 

SEA Games 2019 akan diikuti 
sekitar 5.500 atlet yang berkom¬ 
petisi dalam 56 cabang, termasuk 
10 cabang baru seperti e-sports, 
skateboard dan kurash. 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte 
membuka SEA Games ke-30 dalam 
upacara tersebut. 

Negara itu menjadi tuan rumah un¬ 
tuk keempat kali. Sebelumnya mer¬ 
eka menjadi tuan rumah pada 2005. 

SEA Games akan berakhir pada 11 
Desember. (VOA) 

9 Fraksi DPRD Sulsel 
Setuju RAPBD 2020 

Dari sembilan fraksi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Sulsel, menyetujui Rancangan An¬ 
ggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(RAPBD) tahun 2020 dan 15 Ran¬ 
cangan Peraturan Daerah (Ranperda) 
dilanjutkan pada pembahasan 2020. 
Sembilan fraksi tersebut yakni Gol¬ 
kar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, 
PKS, PDIP, PKB, PAN dan PPP. Enam 
dari sembilan fraksi ini masing-mas¬ 
ing memiliki masukan untuk Or¬ 
ganisasi Perangkat Daerah (OPD) di 
lingkup Pemprov Sulsel. 

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, 
Fahruddin Rangga, menyampaikan 
kepada Gubernur Sulsel agar mem¬ 
perhatikan OPD Pemprov supaya 


tidak mengubah hasil pembaha¬ 
san di komisi-komisi DPRD Sulsel. 
“Jangan mencoba mengubah apa 
yang menjadi pembahasan komisi,” 
tegasnya, Jumat (29/11). 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD 
Sulsel, Marjono, berharap kepada 
seluruh OPD Pemprov Sulsel agar 
komitmen menjalankan apa yang 
menjadi kesepakatan bersama dari 
semua komisi-komisi. “Kami ber¬ 
harap secara konsisten menjalankan 
semua program nantinya,” katanya. 

Sementara, Ketua Fraksi Partai PKS 
DPRD Sulsel, Sri Rahmi, berharap, 
kepada seluruh anggota DPRD Sul¬ 
sel dan seluruh OPD dan terkhusus 
untuk Gubernur Sulsel, bahwa din¬ 
amika di DPRD Sulsel ini diharap¬ 
kan bisa membuat semuanya lebih 
dewasa lagi. “Kami mohon maaf 
atas semua yang berjalan selama ini 
di DPRD Sulsel. Dan ini semakin 
mendekatkan kita untuk lebih de¬ 
wasa lagi,” tutur mantan legislator 
DPRD Kota Makassar itu. 

Berbeda dengan seluruh fraksi lain, 
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Ir- 
wan Hamid, memberikan komentar 
sekaligus harapan kepada Pemprov 
Sulsel, agar lebih memperhatikan 
bencana yang terjadi, khususnya di 
Daerah Pemilihan (Dapil) 11 Sulsel, 
yakni Luwu Raya. “Kami berharap 
pemerintah lebih perhatian terhadap 
kejadian bencana alam yang terjadi 
selama ini,” ungkapnya. 

Sedangkan, Juru Bicara Fraksi PAN 
DPRD Sulsel, Usmaruddin, member¬ 
ikan, apresiasi kepada Pemprov Sulsel 
yang telah memberikan perhatian ke¬ 
pada DPRD Sulsel selama ini. 

“Kami apresiasi kepada pemerin¬ 
tah provinsi yang telah memberikan 
perhatian. Dan atas kejadian selama 
ini, pada kesempatan ini kita saling 
melapangkan dada menerima semua 
ini,” pungkasnya. 

Diketahui, pada rapat paripur¬ 
na tersebut, hadir juga Sekretaris 
Daerah Abdul Hayat Gani, Ketua 
DPRD, Wakil Ketua DPRD Sulsel 
dan seluruh OPD lingkup Pemprov 
Sulsel. (P06) 

Warga Australia Desak 
Batasi Perubahan Iklim 

Ratusan pengunjuk rasa turun ke 
jalan-jalan di kota Sydney, Austra¬ 
lia, Jumat (29/11), untuk memulai 
demonstrasi global terbaru yang 
mendesak perlunya lebih banyak 
tindakan untuk mengendalikan 
perubahan iklim. 

Para demonstran berkumpul di 
luar markas besar Partai Liberal 
New South Wales untuk menuntut 
pemerintah agar menolak proyek 
penambangan baru batu bara, min¬ 
yak atau gas, sementara demonstran 
di beberapa kota di Asia Pasifik lain¬ 
nya menggaungkan seruan untuk 
bertindak dari Greta Thunberg, ak¬ 
tivis masalah perubahan iklim dari 
Swedia yang berusia 16 tahun. 

Protes-protes di Australia itu ber¬ 
langsung sementara bagian tenggara 
negara itu mengalami kehancuran 
akibat ratusan kebakaran hutan yang 
merusak dalam beberapa pekan ini. 

Kelompok-kelompok warga muda 
Amerika telah merencanakan Black 
Friday Strike, atau Mogok Jumat Hi¬ 
tam, mulai dari Los Angeles hingga 
New York. Tujuannya adalah un- 



konsumen dengan diskon dan untuk 
menyerukan perubahan sikap untuk 
menghadapi krisis iklim. 

Sementara protes menentang peru¬ 
bahan iklim meluas di seluruh dunia 
pada hari Jumat, para analis mem¬ 
peringatkan bahwa konferensi iklim 
PBB yang akan berlangsung dalam 
beberapa pekan ini di Madrid, Span¬ 
yol, kemungkinan besar tidak akan 
memenuhi ekspektasi mereka. (VOA) 


Bupati Puncak Jaya 
Belum Tanggapi MA 

Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda be¬ 
lum mau menanggapi putusan Mah¬ 
kamah Agung (MA) terkait penona- 
ktifan 125 kepala kampung, beberapa 
waktu lalu. Dimana dalam putusan 
Mahkamah Agung nomor 367 K/ 
Tun/2019, tertanggal 26 September 
2019, menolak kasasi tergugat (Bu¬ 
pati Puncak Jaya). Sehingga mewajib¬ 
kan rehabilitasi harkat dan martabat 
penggugat (125 kepala kampung yang 
diberhentikan) serta mengembalikan 
mereka ke jabatan semula. 

Hal ini sebagaimana disampaikan 
Pelaksana tugas (Plt) Sekda kabupat¬ 
en Puncak Jaya, Tumiran S,Sos.MAP 
dalam rilis yang diterima media ini, 
Rabu (27/11). “Sampai saat ini Bupa¬ 
ti Puncak Jaya, Yuni Wonda belum 
menerbitkan putusan atau kebija¬ 
kan apapun dalam menyikapi putu¬ 
san MA itu”. “Sehingga saya selaku 
Plt Sekda dan jajaran pemerintahan 
tetap berkomitmen mendukung 
pimpinan,” terang dia. 

Dia jelaskan, salah satu faktor kebi¬ 
jakan bupati mengevaluasi 125 kepa¬ 
la kampung, adalah kinerja mereka 
yang dinilai kurang memuaskan. 

Sehingga ketika dalam prosesnya 
ada pihak-pihak yang tidak puas 
sehingga mengajukan gugatan, Bu¬ 
pati Puncak Jaya disebut punya hak 
untuk melakukan upaya banding ke 
pihak persidangan. “Bahkan bupati 
punya kewenangan beri teguran per¬ 
tama, kedua dan seterusnya terkait 
dengan pelaporan kepala kampung 
kepada bupati sesuai dengan keten¬ 
tuan yang berlaku. Namun karena 
peringatan-peringatan tertulis tidak 
diidahkan oleh kepala kampung, 
maka bupati kemudian mengeluar¬ 
kan surat keputusan pemberhentian 
dan pengangkatan pelaksana tugas 
kepala kampung baru,” kata ia. 

Tumiran katakan, sejak Bupati Yuni 
Wonda dilantik, mereka menghenda¬ 
ki terlaksananya pemerintahan, pem¬ 
bangunan dan pembinaan kemas¬ 
yarakatan secara aman dan lancar. 
Sehingga evaluasi secara menyeluruh 
pun dilakukan bupati mulai dari ting¬ 
kat instansi pemerintahan, tingkat 
distrik hingga ke kampung. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 


Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Kampung Kabupaten 
Puncak Jaya, Yahya Wonerengga 
menegaskan putusan MA, proses 
penyaluran dana desa tidak men¬ 
galami hambatan. Dimana saat ini 
penyalurannya sudah memasuki 
tahap ketiga. “Sebab sesuai aturan 
yang mencairkan dana desa adalah 
pihak yang sah dilantik dan diang¬ 
kat oleh bupati,” katanya. 

Kepala Kampung Pruleme, Pun¬ 
cak Jaya, Bas Samori menyayang¬ 
kan masalah pemberhentian 
kepala kampung yang kini ramai 
di media. Sebab mestinya, mas¬ 
alah itu dapat dibicarakan secara 
baik-baik dan terhormat “Kalau 
merasa diri ada masalah, kami 
pikir datang dan bicara baik-baik. 
Intinya kami kepala kampung ha¬ 
nya dengar keputusan bupati. SK 
yang sudah di sahkan itu sebagai 
aturan yang berlaku,” tegasnya. 

Sebelumnya, gugatan 125 orang 
kepala kampung di kabupaten Pun¬ 
cak Jaya, Papua, yang dinonaktifkan 
dari jabatannya oleh Bupati Puncak 
Jaya, Yuni Wonda, dikabulkan MA. 

Hakim MA yang diketuai Dr. H Yu- 
lius dan anggota masing-masing Dr. 
Hari Djatmiko dan Dr. Yosran dalam 
putusannya nomor 367 K/Tun/2019 
tanggal 26 September 2019, se¬ 
bagaimana salinan yang diterima pen¬ 
gacara tanggal 7 November 2019, men¬ 
guatkan gugatan para kepala kampung 
yang menggugat keputusan Wonda. 

Putusan MA adalah menolak kasasi 
tergugat dalam hal ini Bupati Puncak 
Jaya, Yuni Wonda, dan mewajibkan 
rehabilitasi harkat dan martabat 
penggugat dan mengembalikan mer¬ 
eka ke posisi semula sebagai kepala 
kampung yang sah. (P02) 

Dicaprio Dituduh Danai 
Kebakaran Hutan 

Presiden Brazil Jair Bolsonaro, 
Jumat (29/11) menuding bintang 
Hollywood Leonardo DiCaprio 
mendanai kebakaran yang terjadi di 
hutan hujan Amazon. Namun tudu¬ 
han tersebut dilakukan tanpa bukti. 

Bolsonaro tampaknya mengo¬ 
mentari unggahan di media sosial 
yang mengklaim bahwa organisasi 
lingkungan yang disediakan oleh 
World Wildlife Fund (WWF) mem¬ 
bayar gambar yang diambil oleh 
petugas pemadam kebakaran su¬ 
karela. Namun unggahan tersebut 
kemudian digunakan untuk me¬ 
minta sumbangan, termasuk sum¬ 
bangan AS$ 500 ribu dari DiCaprio. 

WWF membantah pihaknya tel¬ 


ah menerima sumbangan dari Di- 
Caprio atau mendapatkan foto dari 
petugas pemadam kebakaran. 

“Leonardo DiCaprio ini adalah 
pria yang keren, bukan? Member¬ 
ikan uang untuk membakar Am¬ 
azon,” kata Bolsonaro pada hari 
Jumat dalam sambutan singkat di 
depan kediaman presiden. 

DiCaprio membantah telah 
menyumbang ke WWF. Dalam se¬ 
buah pernyataan, aktor tersebut 
memuji orang-orang Brazil yang 
bekerja untuk menyelamatkan 
warisan alam dan budaya mer¬ 
eka. “Meskipun layak mendapat 
dukungan, kami tidak mendanai or¬ 
ganisasi yang ditargetkan,” katanya. 

DiCaprio telah menjadi penyeru 
yang vokal dalam memerangi peru¬ 
bahan iklim. Ia sering berbicara ten¬ 
tang masalah lingkungan termasuk 
kebakaran hutan Amazon. Leon¬ 
ardo DiCaprio Foundation milikn¬ 
ya, fokus pada proyek-proyek yang 
“melindungi satwa liar yang rentan 
dari kepunahan.” Yayasan ini adalah 
bagian dari Earth Alliance. 

Sebelumnya empat anggota organ¬ 
isasi nonpemerintah, Alter do Chao 
Fire Brigade, ditangkap pada hari 
Selasa dengan tuduhan pembakaran 
hutan secara sengaja untuk doku¬ 
mentasi untuk menggalang lebih 
banyak sumbangan. Namun mere¬ 
ka dibebaskan pada hari Kamis atas 
perintah hakim. 

Politisi dan LSM lainnya dengan 
keras mengkritik penangkapan 
tersebut. Mereka mengatakan itu 
adalah bagian dari upaya bersa¬ 
ma pemerintah Bolsonaro untuk 
melecehkan kelompok-kelompok 
lingkungan. Para ilmuwan dan ak¬ 
tivis menyalahkan spekulan tanah, 
petani, dan peternak karena menga¬ 
tur kebakaran untuk membuka lah¬ 
an guna pertanian. Mereka menga¬ 
takan penggundulan hutan sedang 
digalakkan oleh Bolsonaro untuk 
mempromosikan pembangunan 



dan pertanian di atas pelestarian. 

Hutan hujan Amazon dianggap se¬ 
bagai benteng melawan perubahan 
iklim global. Bolsonaro telah berulang 
kali mengecam berbagai faksi dalam 
menyalahkan kebakaran hutan. 

Dalam unggahan di platform Face- 
book pada 21 Agustus, dia menga¬ 
takan, “Semuanya menunjukkan” 
bahwa LSM akan pergi ke Amazon 
untuk “membakar” hutan. 

Di waktu lain lain ia mengakui bah¬ 
wa petani bisa secara ilegal memba¬ 
kar hutan hujan. Namun kira-kira 
sebulan kemudian ia menyerang 
“media pembohong” karena men¬ 
gatakan bahwa hutan hujan sedang 
dihancurkan oleh kebakaran. 


Bolsonaro berbicara tentang Di- 
Caprio pada hari Kamis selama si¬ 
aran web secara langsung. Presiden 
mengatakan WWF membayar LSM 
pemadam kebakaran untuk men¬ 
gambil gambar kebakaran hutan di 
Amazon. “Jadi apa yang dilakukan 
LSM? Apa hal termudah? Memba¬ 
kar hutan. Ambil gambar, buat vid¬ 
eo, ” kata presiden. 

“(WWF) melakukan kampanye mel¬ 
awan Brasil, menghubungi Leonardo 
DiCaprio, ia menyumbangkan AS$ 
500 ribu. Sebagian dari itu dituju¬ 
kan kepada orang-orang yang mem¬ 
bakar. Leonardo DiCaprio, Anda 
berkontribusi terhadap kebakaran 
di Amazon,” kata Bolsonaro. (VOA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

twitter.com/lelemukucom 
issuu.com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook.com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 

LceHcBrrmnuiIkiiiL 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































OPINI 


10 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



Sebab sakarang ni, orang su mulai pintar ambil 
celah yang biking daerah ini tambah menderi¬ 
ta. Liat saja banyak orang yang su hobi koreksi 
orang lain dengan cara-cara yang seng nyaman, 
seng menghargai orang lain. Kalakuan ini dong 
buat, barang su seng ada cara lai untuk cari 
wang secara normal baik dengan ambil dari 
mereka yang selama ini su dapa pasang untuk 
tiap kali setor dan juga par mereka yang selama 
ini jadikan kabupaten ini sebagai mesin perah. 

Katong orang kampung sakarang ni su paling 
kasian sekali. Katong ada jual barang dipas- 
ar tapi seng ada orang yang beli, katanya daya 
beli sudah susah. Tapi beta seng tau sapa yang 
pu kuasa ciptakan akang yang pu nama 'daya 
beli' itu. Beta pu mama pu jualan pisang yang 
harga 5 ribu saja ada dapa tawar lai sampe 
10 ribu 3 sisir. Lalu kalo harga su begitu, ki¬ 
ra-kira katong bisa beli apa deng 10 ribu itu? 

Banyak yang ada biking teori par cara berday¬ 
akan orang Tanimbar dengan orang Maluku se¬ 
cara umum, itu jua gara-gara Blok Masela. Tapi 
sayang sakali sebab orang-orang itu cuma par- 
lete masyarakat, seng ada yang diberdayakan, 
yang ada cuma diperdaya. Sebab dong cuma 
pake untuk dapa wang par hidupi masing-mas¬ 
ing pung keluarga yang saat ini ada susah. 

La yang paling aneh lai, orang-orang yang 
ada bilang susah itu ternyata lebih suka naik 
pesawat. Dong bilang kalo kembali naik kapal, 
dong pu derajat kambali jatuh ke tanah. Ba¬ 
rang su seng ada pejabat papan atas lai kah 
yang naik kapal? Liat saja beberapa gubernur 
dan bupati di Sumatera dan Kalimantan, lebih 
sanang naik kapal karena transportasi itu kasi 
dekat bapa ibu pejabat dengan masyarakat 
yang hanya tau merek lewat spanduk-span¬ 
duk yang dong seng tau baca akang pu tulisan. 

Lalu, kira-kira kapan masyarakat ini 
bisa bebas dari penderitaan ini? (***) 


Menunggu Strategi Restorasi Citra Sandhy Sondoro 

Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo 


BISA dipastikan, saat-saat ini adalah wak¬ 
tu yang “sangat tidak nyaman” bagi penyanyi 
Sandhy Sondoro. Masalahnya, gelombang 
serangan medsos menyerang citra, reputasi 
dan nama baiknya. 

Nama Sandhy menjadi trending dengan 
tagar #SandhySondoroCabul. Hal ini 
berwal dari cuitan akun @opposite6890 
yang menunjukkan hasil tangkapan la¬ 
yar akun Twitter Sandhy Sondoro, yakni 
@SondoroMusic. 

Dari sisi komunikasi jelas merusak citranya. 
Kok Sandhy Sondoro dibilang cabul? Men¬ 
cabuli siapa? Seberapa besar bentuk percab¬ 
ulannya? Benarkah itu perbuatan cabul? 

Setelah ramai dibicarakan, akun Sandhy 
Sandoro dengan username @SondoroMusic 
tiba-tiba saja digembok. Padahal sebelumnya 
masih bisa bisa diakses publik. 

Padahal media pasti menunggu-nunggu 
jawaban dari pelantun lagu “Malam Biru” 
untuk memenuhi prinsip pemberitaan yang 
berimbang, yaitu cover both side, sesuai per¬ 
intah Kode Etik Jurnalistik. 

Publik dan para penggemarnya pasti juga 
menunggu-nunggu respon apa yang akan 
dilakukan oleh Sandhy Shondoro. 

Perlu manajemen reputasi 

Apa yang menimpa Sandhy Sondoro biasa 
disebut krisis. Krisis merupakan suatu perma¬ 
salahan besar yang tidak terduga dan memiliki 
dampak negatif sekaligus positif. 

Pada korporasi, permasalahan ini bisa meng¬ 
hancurkan organisasi, karyawan, hingga rep¬ 
utasi perusahaan. Namun jika krisis dapat 
ditangani dengan baik oleh organisasi atau pe¬ 
rusahaan, maka reputasi dan citra perusahaan 
tersebut justru akan menjadi lebih positif. 

Krisis berbeda dengan masalah sehari-hari, 
krisis sering menarik minat dan menjadi per¬ 
hatian publik melalui liputan media. Keadaan 
seperti ini dapat mengganggu institusi maupun 
tokoh personal seperti selebriti. 

Diperlukan langkah-langkah komunikasi 
yang tepat, strategi public relations dan mana¬ 
jemen reputasi yang efektif. 

Karena serangan reputasi sudah terjadi maka 
manajemen reputasi yang sebaiknya dilaku¬ 
kan adalah image restoration strategi (strategi 
pemulihan citra atau restorasi reputasi. 

Mengenai taktik dan langkah-langkah yang 
bisa dilakukan untuk strategi pemulihan citra, 
banyak jalan yang ditawarkan oleh Prof. Wil- 
liam Benoit penemu Image Restoration Theory. 

Rekomendari restorasi citra 

Tidak gampang untuk mengambil keputusan 
yang terbaik agar bisa mengcounter pemberi¬ 
taan negatif seputar dirinya, sehingga Sandhy 
Sondoro memerlukan waktu yang agak pan¬ 
jang meskipun ditunggu publik. 

Padahal keinginan untuk mendapatkan ci¬ 
tra yang baik ataupun reputasi yang bagus 


adalah cita-cita semua orang. Ya, orang yang 
baik dan orang yang buruk ingin citranya se¬ 
lalu baik. 

Orang yang lebih buruk dari Shandy Son- 
doropun ingin citranya selalu, termasuk 
orang-orang yang menyerang dan berkomen¬ 
tar burukpun ingin citranya baik. 

Lalu apa yang harus dilakukan? Menurut 
pandangan saya, situasi krisis ini harus di¬ 
padamkan segera, pada kesempatan perta¬ 
ma, agar api krisis tidak menghanguskan 
semuanya. 

Dalam konteks kecepatan meredam isu 
negatif, Sandhy Sondoro perlu belajar 
dari selebritis yaitu Robin Onsu yang san¬ 
gat sigap meredam isu pesugihan yang 
menyerang bisnisnya. Api hoaks langsung 
padam seketika. 

Masalahnya, strategi restorasi citra apa 
yang tepat dilakukan Sandhy Sondoro 
untuk masalah ini? Kalau pertanyaan ini 
diajukan kepada saya, jawabannya adalah 
Strategi Mortification. 

Mengapa? Dalam pandangan saya, 
strategi restorasi citra Mortification ini 
pilihan yang terbaik. Baik salah/tidak 
merasa salah, meminta maaf merupakan 
perbuatan yang terpuji. 

Seseorang yang berani meminta maaf 
sejatinya telah menunjukkan keberanian¬ 
nya dalam berkomitmen untuk bersegera 
memperbaiki diri. Mengakui bersalah, dan 
meminta maaf dari orang-orang yang tel¬ 
ah dirugikan atau tersinggung tentu baik, 
apalagi tidak ada yang dirugikan adalah hal 
yang luar biasa. “Jika kita percaya permint¬ 
aan maaf itu tulus, kita akan memaafkan 
suatu kesalahan” tulis Benoit yang medasa- 
ri Strategi Mortification ini. 

Strategi Mortification menjadi alternatif 
paling akhir yang disebut oleh Prof. William 
Benoit dalam Image Restoration Theory (te¬ 
ori pemulihan citra). Strategi ini dinilai san¬ 
gat elegan, karena mengakui kesalahan, dan 
dengan jelas meminta pengampunan atas ke¬ 
salahan tindakan yang sudah dilakukan. 

Bahkan srategi “penyiksaan diri” dalam te¬ 
ori Benoit pernah menjadi tema utama yang 
menarik dari tulisan pakar komunikasi yang 
lainnya, yaitu Burke. 

Adapun mekanismenya bisa dilakukan 
melalui media press conference, distribu¬ 
si press release, maupun publikasi di akun 
medsos Sandhy Sondoro sendiri. Namun 
menggunakan tiga media di atas, hasilnya 
akan sangat dahsyat. 

Penulis adalah seorang mediapreneur dan 
praktisi komunikasi. Budi dan timnya, RE- 
START - Media Restoration Agency, menye¬ 
diakan waktu untuk membantu personal/kor¬ 
porasi yang menghadapi masalah komunikasi 
dengan pendekatan Image Restoration Theory 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nash (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















SAMBUNGAN 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


b fltLelemuku 


Tertibkan... 

“Sampai sejauh ini memang 
lembaga penyiaran yang sering 
melakukan pelanggaran ada¬ 
lah lembaga penyiaran yang be¬ 
lum mendapatkan ijin. Biasanya 
melalui televisi kabel mereka pu¬ 
tar musik atau lagu yang liriknya 
tidak senonoh dan tidak pantas 
untuk didengar,” katanya. 

Mutiara juga menuturkan bahwa 
proses demokratisasi di Indone¬ 
sia menempatkan publik sebagai 
pemilik dan pengendali utama 
ranah penyiaran. Karena frekuensi 
adalah milik publik dan sifatnya 
terbatas, maka penggunaannya ha¬ 
rus sebesar-besarnya bagi kepent¬ 
ingan publik yang artinya media 
penyiaran harus menjalankan 
fungsi pelayanan informasi publik 
yang sehat berdasarkan jenis pro¬ 
gram maupun isi program. 

“Kelemahannya saat iini mas¬ 
yarakat masih banyak yang belum 
tahu itu bahwa mereka punya hak 
masa frekwensi yang sumber daya 
terbatas. Misalnya ada satu siaran 
yang masyarakat merasa tergang¬ 
gu, contoh ada tayangan yang 
tidak mendidik itu masyarakat 
bisa langsung melaporkan kepada 
kami baik melalui sms atau kirim 
ke media sosial facebook kami 
dan itu wajib untuk kami tindak 
lanjut,” tutur dia. 

Ketua KPID Maluku itu pun 
membeberkan hasil monitoring 
dan evaluasi pihaknya terha¬ 
dap kendala yang dialami antara 
lain insfrastruktur yang minim 
menyebabkan informasi terham¬ 
bat karena investor terutama da¬ 
lam bidang penyiaran belum bera- 


Kapolda... 

Hadir dalam penjemputan rom¬ 
bongan, Wakapolres Maluku Teng¬ 
gara Barat Kompol Lodevicus Tet- 
hool, S.H.M.H., KBO Sat Intelkam 
Polres Maluku Tenggara Barat Ipda 
R.Lamerkabel,A.Md., Camat Ta- 
nimbar Utara Bapak Daniel Sabono, 
SE., Danramil 1507-01 Tanimbar 
Utara Kapten Abraham Mofun, Ka¬ 
polsek Larat Iptu Edwin Weridity, 
Wakapolsek Larat Ipda P. Metanila, 
Syabandar Pelabuhan Larat Bapak 
Riki Pattian, Kepala Desa Ridool 
Bapak Domi Salakai (pejabat), 
Kepala Desa Ritabel Bapak Adrian 
Ratsina, Kepala Desa Lelengluan 
Bapak Poli Ratisa, Kepala Desa Wa- 
tidal Bapak Welem Sobalely, Rektor 
St. Pius 9 Larat Bapak Habel Kelit- 
adan, Tua-tua adat 4 serangkai dan 
Personil Polsek Larat. 

Kunjungan Patroli Skala Besar Ba¬ 
pak Kapolda Maluku bersama tim 
Patroli mendapat pengawalan dan 
pengamanan dari Personil Polsek 
Larat Polres MTB. 

Adapun kegiatan Kapolda Malu¬ 
ku bersama tim Patroli skala besar 
di Kecamatan Tanut yaitu: Makan 
bersama Forkopimca Tanut, ber¬ 
sama rombongan, Senam bersama 
Anggota Polsek Larat dan Bhayang- 
kari Ranting Larat, Foto bersama 
Forkopimda Tanut dan Tua-tua adat 
4 serangkai, Foto bersama Bhayang- 
kari Larat. 

Selanjutnya Kapolda Maluku dengan 
menggunakan Jet Sky bertolak dari 
pelabuhan Larat menuju Saumlaki 


ni investasi ke Maluku, rancangan 
UU penyiaran sekarang yang be¬ 
lum berpihak pada masyarakat 
kepulauan, perbatasan dan daerah 
3T sehingga menyebabkan yang 
terpencil makin terkucil. 

Kemudian janji pemenuhan 
kewajiban sistem stasiun jar¬ 
ingan oleh lembaga penyiaran 
swasta jenis televise sesuai UU 
penyiaran, tingginya animo mas¬ 
yarakat yang ingin mendirikan 
lembaga penyiaran baik televisi 
dan radio dan penetapan e-peny- 
iaran yang menyulitkan karena 
tidak semua daerah di Maluku 
memiliki akses internet. 

“Banyaknya jumlah lembaga 
penyiaran yang belum berijin, 
perluasan IPP lembaga penyiaran 
berlangganan melalui kabel dan 
lembaga penyiaran public lokal 
jenis bagi masing-masing kabu¬ 
paten yang belum memiliki lpp 
rri,” beber dia. 

KPI hadir dengan visi ‘Terwu¬ 
judnya sistem penyiaran nasional 
yang berkeadilan dan bermartabat 
untuk dimanfaatkan sebesar-be¬ 
sarnya bagi kesejahteraan mas¬ 
yarakat’ dan misi ‘membangun 
dan memelihara tatanan informa¬ 
si nasional yang adil, merata dan 
seimbang, membantu mewujud¬ 
kan infrastruktur bidang peny¬ 
iaran yang tertib dan teratur ser¬ 
ta arus informasi yang harmonis 
antara pusat dan daerah, antar 
wilayah Indonesia juga antara In¬ 
donesia dan dunia internasional. 

Membangun iklim persaingan 
usaha di bidang penyiaran yang 
sehat dan bermartabat, mewu¬ 
judkan program siaran yang se- 


pada pukul 12.30 WIT. Dengan me¬ 
nempuh perjalanan selama 3 jam 11 
menit Kapolda menyelusuri pesisir pu¬ 
lau Yamdena menuju Kota Saumlaki. 

Tiba di Saumlaki, kapolda dan 
rombongan disambut Bupati Petrus 
Fatlolon, SH. MH., Kapolres MTB 
AKBP Andre Sukendar, S.I.K., Dan¬ 
dim 1507 Saumlaki Letkol Inf. Rah¬ 
mat Soerodin, Danlanal Saumlaki, 

Letkol laut (P) Hartanto M.TR. 
Hanla., Kepala Kejaksaan Neg¬ 
eri Saumlaki Frengky Son Laki 
,S.H.M.H., Wakil Bupati Agustinus 
Utuwally, S.Sos., Sekretaris Daer¬ 
ah Piterson Rangkoratat, SH., Ket¬ 
ua DPRD J. Batlayeri,SH., Kapten 
(Lek) Ilham Fauzim mewakili Dan- 
sat Radar Saumlaki, Dan Sub Den 
Pom XVI Saumlaki Kapten Roni 
W.B., Para Pejabat dan perwira 
Polres MTB., Personel TNI AL dan 
Bhayangkari Cabang MTB. 

”Laut ini potensi Sumber Daya 
Alam yang begitu kaya oleh sebab itu 
kita harus menjaga kelestariannya 
demi anak cucu kita,” tegas Kapolda. 
Ia juga mengatakan bahwa inti dar 
dirinya menggunakan Jet Ski men¬ 
garungi laut Maluku untuk melihat 
langsung masyarakat di lapangan. 

Kegiatan dilanjutkan dengan 
menikmati snack dan bergoyang 
bersama Kapolda Maluku dengan 
Forkopimda dan para undangan 
yang hadir. Seluruh rangkaian ke¬ 
giatan Kapolda Maluku bersama 
tim Patroli Skala Besar pada Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar ber¬ 
langsung lancar dan aman. (M03) 


hat, cerdas dan berkualitas un¬ 
tuk pembentukan intelektualitas, 
watak, moral, kemajuan bangsa, 
persatuan dan kesatuan serta 
mengamalan nilai-nilai dan bu¬ 
daya Indonesia. Menetapkan pe¬ 
rencanaan dan pengaturan serta 
pengembangan Sumber Daya Ma¬ 
nusia (SDM) yang menjamin pro¬ 
fesionalitas penyiaran. 

Selanjutnya wewenang, tugas dan 
kewajiban KPI seperti yang tertu¬ 
ang di dalam UU penyiaran ada¬ 
lah menetapkan standar program 
siaran, menyusun peraturan dan 
menetapkan pedoman perilaku 
penyiaranm mengawasi pelaksa¬ 
naan peraturan dan pedoman per¬ 
ilaku penyiaran serta standar pro¬ 
gram siaran, memberikan sanksi 
terhadap pelanggaran peraturan 
dan pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran dan 
melakukan koordinasi dan ker- 
jasama dengan pemerintah, lem¬ 
baga penyiaran dan masyarakat. 

Menjamin masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang layak 
dan benar sesuai dengan hak asasi 
manusia, ikut membantu penga¬ 
turan insfrastruktur bidang peny¬ 
iaran, ikut membangun iklim per¬ 
saingan yang sehat antar lembaga 
penyiaran dan industry terkait, 
memelihara tatanan informasi 
nasional yang adil, merata dan 
seimbang. Menampung, meneliti 
dan menindaklanjuti aduan, sang¬ 
gahan serta kritik dan apresiasi 
masyarakat terhadap penyeleng¬ 
garaan penyiaran serta meny¬ 
usun rencana pengembangan 
SDM yang menjamin profesion¬ 
alitas di bidang penyiaran. (L02) 

Matuku... 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua 
Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, 
Widya Pratiwi Murad Ismail, Plt Asis¬ 
ten II Setda Maluku, Frona Koedoe- 
boen, Kepala Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Provinsi Malu¬ 
ku, Megi Samson, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, Komunitas Peduli AIDS, 
Jaringan ODHA (Orang dengan HIV- 
AIDS) dan Populasi Kunci. 
Berdasarkan data Kementerian Kes¬ 
ehatan Triwulan IV Tahun 2017, sebut 
gubernur, Maluku menduduki urutan 
ke-10 dari sepuluh provinsi dengan 
kasus AIDS tertinggi per 100.000 
penduduk atau AIDS case rate dengan 
case rate 35,25 per 100.000 penduduk. 
“Saya ajak seluruh lapisan masyarakat 
mari meraih sukses mencapai “Triple 
Elimininasi” HIV-AIDS pada tahun 
2030. Yaitu, pertama, tidak ada lagi 
infeksi baru HIV. Kedua, tidak ada 
lagi kematian karena AIDS dan keti¬ 
ga, tidak ada lagi stigma dan diskrim¬ 
inasi terhadap ODHA,” ujar dia. 
Dikatakan, cita-cita untuk mencapai 
tiga zero pada tahun 2030 tidak dapat 
tercapai tanpa dukungan lintas pro¬ 
gram dan lintas instansi serta mas¬ 
yarakat. Selain itu, kesuksesan juga 
dapat terwujud dengan didukung 
akses layanan kesehatan berkualitas 
tinggi, upaya pencegahan, pendamp¬ 
ingan dan dukungan serta tanpa 
adanya stigma dan diskriminasi. 
Untuk itu, dalam momentum Perin¬ 
gatan Hari AIDS Sedunia tahun 2019 
ini, mantan Komandan Korps Brimob 
Polri ini menyampaikan beberapa hal 
untuk menjadi perhatian bersama. Se¬ 


Kondisi... 

Irjen. Pol. Paulus Waterpauw juga 
mengatakan pada 1 Desember mas¬ 
yarakat Papua menyebutnya hari buka 
tahun menjelang perayaan Natal. Pi¬ 
hak kepolisian disebutnya akan selalu 
waspada mengantisipasi hal-hal yang 
tidak diinginkan mulai tanggal 1 Desem¬ 
ber hingga perayaan Natal dan tahun. 

“Artinya ini beberapa kali saya ung¬ 
kap jika agenda 1 Desember itu agenda 
rutin tahunan yang kita selalu waspada 
melakukan upaya-upaya sedemikian 
rupa,” jelas Kapolda. 

Selain itu, Jenderal Bintang Dua terse¬ 
but menegaskan tidak ada perayaan 
HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
yang jatuh pada hari ini. Meski begitu, 
ada beberapa pihak sempat ingin menga¬ 
jukan izin menggelar acara. 

“Mereka kemarin ada beberapa yang 
mau datang minta ijin untuk ibadah dan 
lain sebagainya. Tapi prinsip kita kalau 
mereka tunduk dan taat pada asas itu ya 
itu mengakui Pancasila dan UUD 45, kita 
akan izinkan, Tapi kan dalam hari-hari 
mereka tidak mengakui itu dan itu pasti 
kami tolak dan kami larang,” tutupnya.. 

Selain itu, Kepolisian Resor Manok¬ 
wari, Papua Barat, mulai menangkapi 
orang yang kedapatan membawa ben¬ 
dera bintang kejora, simbol pergera¬ 
kan Papua merdeka, menjelang perin¬ 
gatan 1 Desember. Pada 27 November 
2019, delapan warga sipil ditangkap. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal 
Polres Manokwari AKP. Musa Jedi 
Permana mengatakan bahwa pelaku 
pembawa bendera mengaku diajak 
oleh seseorang yang diduga aktor uta¬ 
ma melalui selebaran yang dibagikan. 

“Inisial aktornya AN. Kami sedang 
mencarinya,” tegas AKP. Musa pada 
Rabu, 27 November 2019 lalu. (M04) 


dangkan, komitmen untuk mengakhiri 
epidemik HIV-AIDS pada tahun 2030 
di Provinsi Maluku, maka diperlukan 
dukungan yang kuat dari berbagai pi¬ 
hak, pemerintah, komunitas pemerha¬ 
ti HIV-AIDS dan segenap komponen 
masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, pemuda, organisasi wanita, ak¬ 
ademisi sesuai tugas dan fungsi mas¬ 
ing-masing. “Masih tingginya stigma 
dan diskriminasi terhadap ODHA, 
sehingga diperlukan mobiliasasi penye¬ 
baran informasi yang benar tentang 
HIV-AIDS,” ungkap dia. 

Tak hanya itu, tambah gubernur, 
sistim komunitas dan organisasi 
populasi kunci perlu berperan aktif 
dalam penjangkauan dan pendamp¬ 
ingan populasi kunci secara optimal. 
Kemudian, akses layanan keseha¬ 
tan yang masih perlu diperkuat dan 
diperluas jangkauan layanannya dari 
pusat layanan yang tersedia. “Selain 
itu, pelaksanaan program penanggu¬ 
langan HIV-AIDS di kabupaten/kota 
perlu diperkuat dengan pembentu¬ 
kan kelembagaan Sekretariat/Tim 
Penaggulangan HIV-AIDSdi tingkat 
kabupaten/kota,” ujarnya. 

Gubernur juga menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah bersama-sama bekerjasa- 
ma. “Saya sampaikan apresiasi dan 
ucapan terima kasih kepada seluruh 
instansi pemerintah, badan usaha, 
organisasi masyarakat, jaringan pop¬ 
ulasi kunci dan komunitas yang tel¬ 
ah mendukung kegiatan Peringatan 
Hari AIDS Sedunia Tahun 2019 serta 
seluruh upaya-upaya penaggulangan 
di Provinsi Maluku,” tandas dia. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 jfcLelemuku 


2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Mobil Pengawal Freeport Ditembak OTK 


TIMIKA - Berlokasi di Area 
Mile 60 RPU 47, Distrik Tem- 
bagapura, Kabupaten Mimika, 
Provinsi Papua telah terja¬ 
di ganguan aksi penembakan 
yang dilakukan oleh orang tak 
dikenal (OTK) terhadap kend¬ 
araan pengawalan Delta Zona 


dengan no lambung 01-4762 
pada Sabtu (30/11). 

Saat dikonfirmasi Kapendam 
XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl 
Eko Daryanto membenarkan tel¬ 
ah terjadi aksi penembakan oleh 
OTK yang diduga dari kelompok 
KSB pimpinan Hengki Wamang 


terhadap kendaraan pengawalan 
Delta Zona dengan no lambung 
01-4762 yang di kemudikan oleh 
Ramadhani dengan membawa 2 
penumpang Bapak Latif dan MR. 
Mathew Philips (WNA). 

Mobil Pengawal Delta Zone 
Freeport Indonesia Alami Penem¬ 
bakan di Mile 60 Tembagapura. 
Kapendam XVII/Cenderawasih 
menerangkan kronologi kejadian 
tersebut bermula ketika sekitar 
pukul 15.30 WIT mobil Patroli 
Zona Delta bergerak dari mile 64 
menuju mile 58 dengan memba¬ 
wa MR. Mathew Philips (WNA), 
Ramdhani (driver 01-4762) dan 
Latief (01-3261 R) untuk menung¬ 
gu dan menjemput bis dari Termi¬ 
nal gorong-gorong Kota Timika. 

Selanjutnya pada Pukul 15.50 
WIT terjadi aksi gangguan pen¬ 
embakan di area Mile 60 yang 
dilakukan oleh orang tak dikenal 
terhadap kendaraan LWB Delta 
Zona no lambung 01-4762. 


Mendengar aksi penembakan 
yang dilakukan oleh OTK terse¬ 
but, pada Pukul 16.00 WIT 
Team Satgas TNI-Polri langsung 
bergerak menuju Mile 60 un¬ 
tuk memberi bantuan dan men¬ 
gamankan lokasi serta melaku¬ 
kan pemantauan sekitar area 
Mile 60,” terang Kapendam. 

Mobil Pengawal Delta Zone 
Freeport Indonesia Alami Pen¬ 
embakan di Mile 60 Tembagapu- 
raLebih lanjut Kapendam juga 
menghimbau kepada Satgas 
TNI-Polri agar lebih waspada ter¬ 
hadap aksi-aksi yang dilakukan 
oleh kelompok-kelompok krimi¬ 
nal yang ingin membuat suasana 
tidak kondusif di Papua. 

“Kami berharap Satgas TNI-Pol- 
ri lebih waspada terhadap kelom¬ 
pok-kelompok yang ingin mem¬ 
buat suasana di Papua tidak 
kondusif, dan untuk masyarakat 
kami berharap agar lebih hati-ha¬ 
ti/ 1 pungkas Kapendam. (M02) 



KNPI Rekrut Relawan Volunteer dan LO 


JAYAPURA - Pemerintah Provin¬ 
si Papua melalui Komite Nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) mulai 
membuka perekrutan relawan atau 
volunteer dan liasion ofiice (LO) 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
XX 2020 di Bumi Cenderawasih. 

Peluncuran rekrutmen relawan 
atau volunteer, liasion office 
(LO) tersebut, oleh Staf Ahli Gu¬ 
bernur Papua Anni Rumbiak, di 
salah satu hotel bintang lima Jay¬ 
apura, Kamis (28/11) pagi. 

Ketua KNPI Papua Albertho G. 
Wanimbo memastikan seluruh re¬ 
lawan bakal direkrut di tiga klaster 
tempat penyelenggaraan PON, 
yakni, Kota dan Kabupaten Jayapu¬ 
ra, Merauke dan Mimika. “Setelah 
direkrut, barulah mereka akan di¬ 
kumpulkan untuk menghadiri apel 
pemuda akbar se-tanah Papua di 
Jayapura dan mengikuti serang¬ 
kaian pelatihan untuk kemudian 
ditempatkan pada masing-masing 
bidang maupun klaster,” kata dia. 

KNPI Papua membuka pendaft¬ 
aran relawan untuk hari pertama 
di Hotel Aston Jayapura. Selanjutn¬ 
ya, pendaftaran dipindah ke Hotel 


Horizon Kota Raja sampai dengan 
10 Desember 2019 mendatang. 
Pendaftaran relawan kembali dibu¬ 
ka pada 6 Januari 2020 mendatang 
dengan seluruhnya pesertanya di¬ 
rekrut dari Bumi Cenderawasih 
dan tidak melibatkan pemuda dan 
pemudi dari luar Provinsi Papua. 
Sementara mengenai jumlah rel¬ 
awan maupun LO yang bakal di¬ 
rekrut, masih menunggu kepastian 
data dari PB PON. “Tapi yang pasti 
untuk relawan yang bertugas di Jay¬ 
apura kita pasti rekrut di Jayapura, 
begitu pula di Mimika dan Mer¬ 
auke, makanya kita akan bentuk 
tiga tim,” ucapnya. 

Staf Ahli Gubernur Papua Anni 
Rumbiak berharap pihak KNPI 
Papua dapat secara bertangung 
jawab melaksanakan, menggalang 
dan merekrut relawan PON XX 
2020. Sementara kepada para 
calon relawan PON Papua, agar 
dapat mempersiapkan diri den¬ 
gan baik guna memikul tanggu¬ 
ng jawab, membawa nama baik 
Bumi Cenderawasih di mata para 
atlet, ofisial maupun tamu yang 
berkunjung ke provinsi ini. (P02) 


Polisi Amankan 4 Warga Pembawa BK 


JAYAPURA - Kapolda Papua Ir- 
jen. Pol. Drs. Paulus Waterpauw, 
mengatakan pihaknya mengamank¬ 
an empat warga yang menggunakan 
atribut Papua Merdeka di Abepura, 
Minggu (1/12). Para warga terse¬ 
but sudah ditahan di Kantor Polsek 
Abepura dan diperiksa. Mereka di¬ 
tangkap karena mereka memakai 
atribut atau ornamen Papua Merde¬ 
ka berupa melukis wajah dengan 
motif Bintang Kejora. 

Keempat pemuda yang sempat 
mengikuti ibadah didatangi Polisi 
secara sopan dan baik-baik. Poli¬ 
si meminta mereka untuk keluar 
gedung gereja dan dibawa ke Kan¬ 
tor Polsek Abepura yang berjarak 
sekitar 200 meter dari sana. “Saat 
menangkap keempat remaja terse¬ 
but, Polisi juga berhasil menyita 


barang bukti tiga bendera Bintang 
Kejora. Menindaklanjuti hal tersebut, 
Kepala Polres Jayapura Kota untuk 
segera mendalami kasus tersebut 
dan segera ungkap apa rencana yang 
ingin mereka lakukan dengan meng¬ 
gunakan atribut Papua Merdeka di 
tempat ibadah,” tambah dia. 

“Sampai saat ini situasi di Provinsi 
Papua masih dalam keadaan aman, 
damai dan terkendali. Bahkan un¬ 
tuk mengantisipasi hal yang tidak 
diinginkan dalam memperingati 
HUT OPM yang jatuh pada tanggal 
1 Desember 2019. Polda Papua sudah 
mengerahkan 1.300 personel untuk 
mengamankan seluruh wilayah yang 
difokuskan di kawasan Pegunungan 
dan wilayah operasi Freeport, kare¬ 
na mengingat masih adanya kelom¬ 
pok bersenjata” tegas dia. (M04) 


Diskominfo Gelar Bimtek Operator KONI 


JAKARTA - Untuk memper¬ 
siapkan pandaftaran atlet dan ofi¬ 
sial kontingen dalam pelaksanaan 
PON XX Tahun 2020 di Bumi 
Cenderawasih, Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo) se¬ 
laku Bidang Teknologi Informasi 
di kepengurusan PB PON XX 2020 
Papua, menggelar bimbingan teknis 
operator KONI se-Indonesia. 

Kegiatan tersebut, dilaksanakan 
pada 27 sampai dengan 29 No¬ 
vember 2019, bertempat di Hotel 
Sparks Luxe, Jakarta. 

Menurut Kepala Diskominfo Pap¬ 
ua Kansiana Salle, kegiatan kali 
ini mendorong adanya penerapan 
pendaftaran atlet dan ofisial meng¬ 
gunakan KTP elektronik yang ter- 
koneksi langsung dari warehouse 
data Kependudukan Kementerian 
Dalam Nageri Republik Indonesia. 

“Makanya dalam kegiatan ke¬ 
marin ada pula penandatangan 
MoU pemanfaatan data kepen¬ 
dudukan antara Kepala Diskomin¬ 
fo Papua dengan Kepala Dinas 
Papua disaksikan Ketua Harian 
PB PON XX dan dihadapan para 


peserta operator kontingen KONI 
se-Indonesia,” terang ia. 

Masih dikatakan Kansiana, 
penggunaan KTP elektronik atau 
dokumen kependudukan yang 
terverikasi diharapkan mampu 
meminimalisir kesalahan dan du¬ 
plikasi data. 

Sementara Ketua PB PON XX 
2020 Papua yang diwakili oleh Ket¬ 
ua Harian DR. Yunus Wonda, SH, 
MH menilai dengan melihat progres 
perkembangan kinerja para bidang 
khususnya, TIK, Papua dinilainya 
sangat siap menjadi tuan rumah 
iven empat tahunan itu. “Saya juga 
imbau seluruh peserta dalam kegia¬ 
tan kali ini agar langsung melapor¬ 
kan pada pimpinannya di daerah 
masing-masing, terkait kesiapan 
yang dilakukan oleh PB PON XX 
2020 Papua,” imbaunya. 

Diketahui, kegiatan diikuti oleh 
75 peserta dari operator kontin¬ 
gen KONI di 33 Provinsi se-In¬ 
donesia serta PB PON XX 2020, 
yang meliputi bidang sekretar¬ 
iat, bidang pertandingan dan 
bidang teknologi informasi.. (P02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















